

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIKINDONESIA 
2017 



EDISIREVISI2017 


Temci 4 



Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 



Buku Guru SD/MI 
Kelas I 




















































Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi 
Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini 
merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan 
dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada 
penulis dan laman http://buku.kemdikbud.go.id atau melalui email buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 

Katalog Dalam Terbitan (KDT) 

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Keluargaku : buku guru / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.- Edisi Revisi Jakarta : 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 
xvi, 168 hlm.: ilus.; 29,1 cm. (Tema ; 4) 

TematikTerpadu Kurikulum 2013 
UntukSD/MI Kelas I 
ISBN 978-602-282-885-3 

I. TematikTerpadu - Studi dan Pengajaran I. Judul 

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

372.1 


Penulis : Setiyo lswoyo,Tandang Oktora, dan Lubna Assagat. 

Penelaah : Lise Chamisijatin, H. Sutyani Prabawawanto, Nur Wahyu Rochmadi, 

Eelicia N. Utorodewo, Mulyana, Losina Purnastuti,Trie Hartiti Retnowati, 
Bambang Prihadi, Widia Pekerti, Rita Milyartini, Wahyuningsih, Delviati, 
Ekram Pawiro Putro, dan Setyo Purwanto. 

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 


Cetakan Ke-1,2013 (ISBN 978-602-1530-06-1) 

Cetakan Ke-2, 2014 (Edisi RevisL ISBN 978-602-282-136-6) 
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi) 


Disusun dengan huruf Baar Metanoia, 12 pt. 



Kata Pengantar 


Buku guru disusun sebagai pemandu penggunaan buku teks siswa 
di lapangan. Sebagaimana diketahui bahwa buku teks siswa yang 
berbasis aktivitas disusun sebagai salah satu penunjang penerapan 
Kurikulum 2013 yang disempurnakan, yang sangat mengedepankan 
pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan standar kelulusan yang 
ditetapkan. Karena hanya sebagai salah satu penunjang penerapan 
Kurikulum 2013 yang disempurnakan, guru tidak diharapkan 
menggunakan buku ini sebagai satu-satunya buku panduan yang 
menjadi acuan dalam proses belajar mengajar di kelas. Isi dari Buku 
Guru hanyalah contoh aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan 
di kelas. Guru memiliki keleluasaan untuk membangun kegiatan 
pembelajaran sendiri yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
siswa. Guru juga tetap harus membuka dan mempelajari Peraturan 
Pemerintah khususnya berkaitan dengan konsep penilaian dan 
pelaporan yang tidak dapat diurai secara detil dalam buku ini. 

Guna memperkaya wawasan dan keterampilan peserta didik, 
dibutuhkan kehadiran buku-buku penunjang. Jika perlu, bisa saja guru 
memanfaatkan buku-buku KTSP yang sudah dimiliki sekolah, 
mengingat buku-buku tersebut didesain sebagai buku teks yang sarat 
materi. Guru maupun peserta didik juga dapat memanfaatkan bahan- 
bahan belajar lain yang relevan, termasuk ensiklopedia, berbagai buku 
yang membahas topik terkait pembelajaran, majalah, surat kabar, dan 
sebagainya. 

Buku ini dibuatdengan berlandaskan pada Kompetensi Dasaryang 
telah disusun oleh Kemendikbud. Demikian pula, buku ini telah melalui 
proses review, evaluasi, penyuntingan, dan mendapatkan catatan serta 
saran-saran perbaikan yang dilakukan baikoleh penelaah maupun tim 
editordi bawah pengawasan Kemendikbud. 

Berbeda dengan Buku Guru sebelumnya, atas arahan dari 
Kemendikbud, kali ini Buku Guru tidak lagi dilengkapi dengan K11 dan 
K1 2, kecuali untuk PPKn. Namun demikian, dalam kesehariannya guru 
tetap melakukan proses pengamatan perkembangan sikap spiritual 
dan sikap sosial peserta didik. 


Tema 4: Keluargaku 



Penulis menyadan' betul bahwa buku ini belum sempurna. Pada 
kenyataannya, buku ini merupakan draft pertama, dan masih akan 
disusul dengan draft kedua, sebelum akhirnya dianggap sempurna pada 
draft ketiga atau final. Untuk mencapai hal tersebut, sesuai rencana 
Kemendikbud, dibutuhkan waktu selama 3 (tiga) tahun. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan untuk 
perbaikan mengarah pada kesempurnaan. Kritik dan saran-saran 
produktif dari pembaca dan pengguna sangat kami nantikan untuk 
perbaikan di masa yang akan datang. 


Tim Penulis 


i'v 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



Tentang Buku Guru 
Pembelajaran TematikTerpadu Kelas 1 


Buku Guru disusun untuk memudahkan para guru dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik terpadu. Buku ini mencakup hal-hal sebagai' berikut. 

1. Jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema 
yang melingkupi empat subtema dengan kompetensi dasar (KD) dan 
indikator dari berbagai mata pelajaran. 

2. Ruang lingkup pembelajaran yang memberikan gambaran tentang kegiatan 
dan kemampuan yang dikembangkan dalam satu subtema. 

3. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 

4. Media dan alat pembelajaran yang akan digunakan pada setiap kegiatan 
pembelajaran. 

5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran tematik terpadu yang terdiri dari 
Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti, dan Kegiatan Penutup yang disusun 
untuk menggambarkan kegiatan pembelajaran yang menyatu dan mengalir. 

6. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku 
positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat 
tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inkuiri, kreativitas, dan pribadi 
reflektif. 

7. Berbagai teknik penilaian siswa. 

8. lnformasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. 

9. Petunjuk penggunaan Buku Siswa. 

Kegiatan pembelajaran di buku ini dirancang untuk mengembangkan 

kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) siswa melalui aktivitas 

yang bervariasi. Aktivitas tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. 

1. Membuka pelajaran dengan cara yang menarik perhatian siswa, seperti 
membacakan cerita, bertanya jawab, bernyanyi, melakukan permainan, 
demonstrasi, dan pemecahan masalah. 

2. Menginformasikantujuan pembelajaransehinggasiswadapatmengorganisasi 
informasi yang disampaikan (apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan 
dikerjakan). 

3. Menggali pengetahuan siswa yang diperoleh sebelumnya agar siswa bisa 
mengaitkan pengetahuan terdahulu dengan yang akan dipelajari. 

4. Memberi tugas yang bertahap guna membantu siswa memahami konsep. 

5. Memberi tugas yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat 
tinggi. 

6. Memberi kesempatan untuk melatih keterampilan atau konsep yang telah 
dipelajari. 

7. Memberi umpan balikyang akan menguatkan pemahaman siswa. 


Tema 4: Keluargaku 



Bagaimana Menggunakan Buku Guru? 


Buku Guru memilikidua fungsi,yaitu sebagai petunjukpenggunaan Buku Siswa 

dan sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Mengingat pentingnya 

buku ini, disarankan memperhatikan petunjuk sebagai berikut. 

1. Bacalah halaman demi halaman dengan teliti. 

2. Pahamilah setiap kompetensi dasar dan indikator yang dikaitkan dengan 
tema. 

3. Upayakan untuk mencakup kompetensi pada sikap spiritual dan sikap 
sosial dalam semua kegiatan pembelajaran. Guru diharapkan melakukan 
penguatan untuk mendukung pembentukan sikap, pengetahuan, dan 
perilaku positib 

4. Dukunglah ketercapaian kompetensi pada sikap spiritual dan sosial dengan 
kegiatan pembiasaan, keteladanan, dan budaya sekolah. 

5. Cocokkanlah setiap langkah kegiatan yang berhubungan dengan Buku Siswa 
sesuai dengan halaman yang dimaksud. 

6. Mulailah setiap kegiatan pembelajaran dengan memberikan pengantar 
sesuai tema pembelajaran. Lebih baik lagi jika dilengkapi dengan kegiatan 
pembukaan yang menyenangkan dan membangkitkan rasa ingin tahu 
siswa. Misalnya, bercerita, mengajukan pertanyaan yang menantang, 
menyanyikan lagu, menunjukkan gambar dan sebagainya. Demikian juga 
pada saat menutup pembelajaran. Pemberian pengantar pada setiap 
perpindahan subtema dan tema menjadi faktoryang sangat penting untuk 
memaksimalkan manfaat dan keberhasilan pendekatan tematik terpadu 
yang diuraikan dalam buku ini. 

7. Kembangkan ide-ide kreatif dalam memilih metode pembelajaran. Termasuk 
di dalamnya menemukan kegiatan alternatif apabila kondisi yang terjadi 
kurang sesuai dengan perencanaan (misalnya siswa tidak bisa mengamati 
tanaman di luar kelas pada saat hujan). 

8. Pilihlah beragam metode pembelajaran yang akan dikembangkan (misalnya 
bermain peran, mengamati, bertanya, bercerita, bernyanyi, menggambar, 
dan sebagainya). Penggunaan beragam metode tersebut, selain melibatkan 
siswa secara langsung, diharapkan juga dapat melibatkan warga sekolah 
dan lingkungan sekolah. 

9. Kembangkanlah keterampilan berikut. 

a. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif,dan menyenangkan (PAIKEM). 

b. Keterampilan bertanya yang berorientasi pada kemampuan berpikir 
tingkat tinggi. 

c. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 

d. Keterampilan mengelola kelas dan pajangan kelas. 


vi' 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



10. Gunakanlah media atau sumberbelajaraltematifyang tersedia di lingkungan 
sekolah. 

11. Pada setiap semester terdapat 4 tema. Tiap tema terdiri atas 4 subtema. 
Setiap subtema diurai ke dalam 6 pembelajaran. Satu pembelajaran 
dialokasikan untuk 1 hari. 

12. Perkiraan alokasi waktu dapat merujuk pada struktur kurikulum. Meskipun 
demikian, alokasi waktu menurut mata pelajaran hanyalah sebagai petunjuk 
umum. Guru diharapkan menentukan sendiri alokasi waktu berdasarkan 
situasi dan kondisi di sekolah dan pendekatan tematik terpadu. 

13. Hasil unjuk kerja siswa yang berupa karya dan bukti penilaian dapat berfungsi 
sebagai portofolio siswa. 

14. Buatlah catatan refleksi setelah satu subtema selesai, sebagai bahan untuk 
melakukan perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Misalnya 
faktor-faktor yang menyebabkan pembelajaran berlangsung dengan baik, 
kendala-kendala yang dihadapi, dan ide-ide kreatif untuk pengembangan 
lebih lanjut. 

15. Libatkan semua siswa tanpa kecuali dan yakini bahwa setiap siswa cerdas 
dengan keunikan masing-masing. Dengan demikian, pemahaman tentang 
kecerdasan majemuk, gaya belajar siswa, serta beragam faktor penyebab 
efektivitas dan kesulitan belajar siswa, sangat dibutuhkan. 

16. Demi pencapaian tujuan pembelajaran, diperlukan komitmen guru untuk 
mendidik sepenuh hati (antusias, kreatif, penuh cinta, dan kesabaran). 

Kegiatan Bersama Orang Tua 

Secara khusus, di setiap akhir pembelajaran pada Buku Siswa, terdapat kolom 
untuk orang tua dengan subjudul 'Kegiatan Bersama Orang Tua'. Kolom ini 
berisi informasi tentang aktivitas belajaryang dapat dilakukan siswa bersama 
orang tua di rumah. Orang tua diharapkan berdiskusi dan terlibat dalam 
aktivitas belajar siswa. Guru perlu membangun komunikasi dengan orang tua 
sehubungan dengan kegiatan pembelajaran yang akan melibatkan orang tua 
dan siswa di rumah. 

Beberapa Singkatan Nama Mata Pelajaran dan Kepanjangannya 

1. SBdP : Seni Budaya dan Prakarya 

2. PPKn : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

3. PJOK : Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 


Tema 4: Keluargaku 



Teknik dan Instrumen Penilaian 


Penilaian dilakukan secara autentik untuk melihat kemajuan belajar siswa 
yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan* 

Teknik dan Instrumen Penilaian Sikap Spintual dan Sosial 
1. Obsenrasi' 

Sikapdan perilaku keseharian siswa diamati dan direkam melalui observasi. 
Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran maupun di luar proses 
pembelajaran. Penilaian sikap di Sekolah Dasar dilakukan oleh guru kelas, 
guru muatan pelajaran agama, dan PJOK. Aspek sikap dan perilaku yang 
diobservasi dapat disesuaikan dengan kegiatan pada saat itu. 

Contoh Lembar Observasi' Sikap Spiritual 

Nama : Arora 

Kelas/Sem : Kelas 1/Sem 1 

Pelaksanaan pengamatan: Di luar/di dalam pembelajaran 


No. 

Aspek yang diamati' Tanggal 

Catatan guru 

1. 

Ketaatan benbadah 01/08/16 

Mengajak teman salat berjamaah. 


16/09/16 

Mengikuti' perayaan han' besaragama. 

2. 

Penlaku syukur 27/08/16 

Menenma penugasan dengan gembira. 


Nama : Beni 

Kelas/Sem : Kelas 1/Sem 1 

Pelaksanaan pengamatan: Di luar/di dalam pembelajaran 


No 

Aspek yang diamati' Tanggal 

Catatan guru 

1. 

Berdoa sebelum dan 01/08/16 

sesudah melakukan 

Berdoa sebelum makan. 


kegiatan. 16/09/16 

Mengingatkan teman untuk berdoa. 

2. 

Toleransi' dalam 27/08/16 

benbadah. 

Menghormati' teman yang merayakan 
han' besar agamanya. 


Segala hal berkaitan dengan penilaian secara detil dapat dilihat pada : Peraturan Menten' Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajaroleh Pendidik pada 
Pendidikan Dasardan Pendidikan Menengah. 


w w w 

VIII 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






Contoh Lembor Observasi' Sikap Sosial 


Nama : Arora 

Kelas/Sem : Kelas 1/Sem 1 

Pelaksanaan pengamatan: Di luar/di dalam pembelajaran 


No. 

Aspek yang diamati' 

Tanggal 

Catatan guru 

1. 

Jujur 

01/08/16 

Mengerjakan ulangan sendin'. 



16/09/16 

Berbohong. 

2. 

Santun 

27/08/16 

Berbicara halus dan santun. 


Nama 

Kelas/Sem : 

Pelaksanaan pengamatan: 

Dayu 

Kelas l/Sem 1 

Di luar/di dalam pembelajaran 

No. 

Aspek yang diamati' 

Tanggal 

Catatan guru 

1. 

Disiplin 

01/08/16 

Melaksanakan piket kebersihan kelas. 



16/09/16 

Tepat waktu masuk ke kelas. 

2. 

Tanggung jawab 

27/08/16 

Mengakui' kesalahan. 


Nama 

Kelas/Sem : 

Pelaksanaan pengamatan: 

Udin 

Kelas 1/Sem 1 

Di' luar/di' dalam pembelajaran 

No. 

Aspek yang diamati' 

Tanggal 

Catatan guru 

1. 

Peduh' 

01/08/16 

Menjenguk teman yang sakit. 



16/09/16 

Perhatian terhadap kebersihan kelas. 

2. 

Percaya diri' 

27/08/16 

Berani' mengemukakan pendapat. 


Tema 4: Keluargaku 






Hasil observasi dirangkum dalam Jurnal Perkembangan Sikap. 

Contoh Pormat Jurnal Sikap Spiritual 


No. Tanggol 

Nama peserta 
didik 

Catatan penlaku 

Butir Sikap 

1. 01/08/16 

Arora 

Mengajak teman salat 
berjamaah. 

Taat benbadah. 


Bem' 

Berdoa sebelum makan. 

Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan. 

2. 27/08/16 

Arora 

Menenma penugasan 
dengan gembira. 

Penlaku syukur. 


Bem' 

Menghormati' teman yang 
merayakan han' besar 
agamanya. 

Toleransi' dalam benbadah. 

3. 16/09/16 

Arora 

Mengikuti' perayaan han' 
besar agama. 

Taat benbadah. 

4. 

Bem' 

Mengingatkan teman 
untuk berdoa. 

Berdoa sebelum dan 
sesudah melakukan 
kegiatan. 


Contoh Pormat Jurnal Sikap Soslal 


No. Tanggol 

Nama peserta 
didik 

Catatan penlaku 

Butir Sikap 

1. 01/08/16 

Arora 

Mengerjakan ulangan 
sendiri'. 

Jujur 


Dayu 

Melaksanakan piket 
kebersihan kelas. 

Disiplin 


Udin 

Menjenguk teman yang 
sakit. 

Peduh' 

2. 27/08/16 

Arora 

Berbicara halus dan santun. 

Santun 


Dayu 

Mengakui' kesalahan. 

Tanggung jawab 


Udin 

Beram' mengemukakan 
pendapat. 

Percaya diri' 

3. 16/09/16 

Arora 

Berbohong. 

Jujur 


Dayu 

Tepat waktu masuk ke 
kelas. 

Disiplin 


Udin 

Perhatian terhadap 
kebersihan kelas. 

Peduh' 


Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru 
kelas dan guru mata pelajaran membahas data penilaian sikap sekurang- 
kurangnya dua kali dalam satu semester. Hasil pembahasan akan menjadi 
panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap peserta didik. 


X 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





r 




Observasi 


Jurnal 

Harian 

Harian 

J_ 

J 





r \ 

Rekap 

Jurnal 

Semester 

^J 



Rapat 

Dewan 

Guru 


r ^ 

Rapor 

Deskripsi 

Sikap 

V_ J 


2. Penilaian di'ri (self assessment) 

Penilaian din' digunakan untuk memben' penguatan (reinforcement) 
terhadap kemajuan belajar siswa. Penilaian din' memben' peluang 
kepada siswa untuk memonitor, memben' penilaian dan mengevaluasi' 
perkembangan belajarnya sendin'. Dengan demikian, siswa diharapkan 
dapat menjadi' pembelajar sejati' yang mandin'. 


Contoh Pormat Penilaian Diri Aspek Sikap 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Lembar Penilaian Di'ri 

i Nama 
: Kelas 

: Semester :... 

i Ben' tanda cek ('T) untuk setiap pernyataan yang paling menggambarkan 
i sikapmu. Tidak ada pilihan benar atau salah, lakukanlah secara jujur. 


No. 

Pernyataan* 

Ya 

Tidak 

1. 

Saya selalu berdoa sebelum melakukan akti'vi'tas . 



2. 

Saya menghargai' teman yang berbeda agama berdoa 
menurut keyakinannya. 



3. 

Saya menyelesaikan tugas tepat waktu. 



4. 

Saya meminta i'zi'n ketika ingin meminjam barang. 



5. 

Saya meminta maaf jika melakukan kesalahan. 



6. 

■ ■ ■ 




*Pernyataan disesuaikan dengan butir sikap yang ingin dinilai' dan disesuaikan dengan 
tingkat perkembangan siswa. 


Penllalan Pengetahuan dan Keterampllan 

Penilaian keterampilan dapat dilakukan secara terpisah dan terpadu. Pada 
dasarnya, pada saat penilaian keterampilan dilakukan, secara bersamaan 
penilaian pengetahuan pun dapat dilakukan. 

1. Teknikdan Instrumen Penilaian Pengetahuan 

a. Testertulis 

Tes tulis dilaksanakan berdasarkan indikator setiap KD. 

Bentuk soal tes tertulis seperti: 

• Memilih jawaban (benar/salah, menjodohkan, dan bentuk lainnya). 

• Mensuplai jawaban (mengisi/melengkapi, menjawab dengan 
singkat, menguraikan). 


Tema 4: Keluargaku 



























Contoh penilaion tertulis: 

Tuliskan nama keluargamu 
Namamu .... 

Nama ayahmu .... 

Nama ibumu .... 


Cara penilaian: 

Skor penilaian : 0 - 100 

Penilaian : Skoryang diperoleh x 100 

Skor maksimal 

Contoh: 

Misalnya setiap jawaban benar akan mendapat nilai 2. Jadi, skor 
maksimalnya adalah 3x2 = 6. 

Jika siswa hanya menjawab dengan benar dua soal, maka nilainya 
sebagai berikut: 

2x2 X 100 = 66,67 
6 

b. Tes Lisan 

Tes Lisan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, dan kuis yang 
diberikan dan dijawab secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan 
sikap berani berpendapat, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi 
secara efektif. Tes lisan dilaksanakan pada saat proses belajar 
berlangsung (assessment for learning). 


Contoh tes lisan: 


• Menyebutkan nama-nama anggota keluarga inti 


c. Penugasan 

Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur 
dan/atau memfasilitasi siswa meningkatkan pengetahuan. Penugasan 
dapatdilakukan sebelum atau selama proses pembelajaran (assessment 
for learning) maupun setelah proses pembelajaran (assessment of 
learning). 


Penugasan dapat direkam melalui observasi dengan daftar periksa. 
Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan siswa. 
Contoh daftar periksa. 


No. 


Nama Siswa 


Kntena 1 

Knteria 2 

Kntena 3 

T 

BT 

T 

BT 

T 

BT 


1 . 


2 . 


3 . 

dst. 

T : Terhhat; BT : Belum Terhhat 


r r 

XII 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






2. Teknikdan Instrumen Penilaian Keterampilan 

Penilaian keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 
menerapkan pengetahuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah. 
Skor penilaian: 0 - 100. Di kelas 1, penilaian keterampilan berfokus pada 
teknik penilaian kinerja dan portofolio. 

a. Penilaian kinerja 

Mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan/ 
atau hasil (produk). Di dalam penilaian kinerja, peserta didik diminta 
melaksanakan tugas dengan mengaplikasikan atau mendemonstrasikan 
pengetahuan yang telah dimilikinya. Penilaian kinerja yang berfokus 
pada hasil disebut penilaian produk. Penilaian kinerja yang berfokus pada 
proses disebut penilaian praktik. Penilaian praktik misalnya bernyanyi, 
menari, melakukan gerakan tertentu dalam olahraga, bermain peran, 
dan sebagainya. Penilaian produk, misalnya gambar, poster, kerajinan, 
puisi, dan sebagainya. 

Penilaian kinerja dan praktik dapat dilakukan melalui observasi 
menggunakan rubrikdengan skala penilaian tertentu. 

Contoh Rubrik Penilaian pada Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1. 


Aspek 

Baiksekali' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Menyanyikan lagu 
dengan tinggi' 
rendah suara 

Memenuhi 4 kntena 
(hafal syair, tinggi' 
rendah suara tepat, 
mimik wajah sesuai' dan 
ada gerakan yang tepat) 

Memenuhi 

3 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 

2 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 1 dan' 
4 kntena 

Mempraktikkan 

cara 

memperkenalkan 
anggota keluarga 
inti' 

Memenuhi 4 kntena 
(mengucapkan salam, 
menyebutkan nama di'n', 
menyebutkan nama ayah 
dan i'bu, lancardalam 

Memenuhi 

3 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 

2 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 1 dan' 
4 kntena 


perkenalan) 


Lembar pemlaian keterampilan: 

Menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara 


No 

Nama 

Siswa 

Hafal 

syair 

Tinggi' rendah 
suara tepat 

Mimik wajah 
sesuai' 

Gerakan 

tepat 

Skor 

Predikat 

1. 

... 

V 




100 

Sangat baik 

2. 

... 




- 

75 

Baik 

3. 

Dst 








Catatan : 

Setiap kritena memihki' skor 25. Jika terlihat 4 kntena, nilai' = 100. 

Terhhat 3 kntena, nilai' = 75. Terhhat 2 kntena, nilai' = 50. Terhhat 1 kntena, nilai' 


= 25 


Tema 4: Keluargaku 




















Lembar penilaian keterampilan: 

Mempraktikkan cara memperkenalkan anggota keluarga inti 


No 

Nama 

Mengucap- 

Menyebutkan 

Menyebutkan 

Lancar Skor Predikat 


Siswa 

kan salam 

nama di'n 

nama ayah 
dan i'bu 

dalam per- 
kenalan 


1 . 


3. Dst 


b. Penilaian portofolio merupakan rekaman penilaian autentik yang 
memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Penilaian 
portofolio berupa kumpulan dokumen yang berisi penilaian prestasi 
belajar, penghargaan, karya peserta didikdalam bidang dan kurun waktu 
tertentu. Portofolio dapat berbentuk buku berukuran besar; album berisi 
foto, audio,video;stopmap/bantexyang berisi kumpulan tugas;dan buku 
kerja peserta didik. 

Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Penllalan 

Hasil analisis penilaian pengetahuan dan keterampilan menjadi dasar 
penentuan tindak lanjut program yang dibutuhkan peserta didik. Bagi peserta 
didikyang nilainya belum mencapai KKM akan mendapatkan remedial. Peserta 
didikyang telah mencapai nilai KKM atau lebih akan mendapatkan pengayaan. 


xi'v 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




Kompetensi' Inti' Kelas 1 


1- Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 
percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 
melihat, membaca] dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 
dirinya, makhlukciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 
dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, 
dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman 
dan berakhlak mulia. 


f -\ 

"Dengan membaca, sebagian dunia ada di' tangan ki'ta" 

V J 


Tema 4: Keluargaku 











Oiun^^luh dani Pendidihan.id 


Daftar Isi' 


Kata Pengantar. iii 

Tentang Buku Guru Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas 1 . iv 

Bagaimana Menggunakan Buku Guru. vi 

Teknik dan Instrumen Penilaian . viii 

Kompetensi Inti Kelas VI . xv 

Daftarlsi. xvi 

Subtema 1 

Anggota Keluargaku . i 

Subtema 2 

Kegiatan Keluargaku . 43 

Subtema 3 

Keluarga Besarku . 84 

Subtema 4 

Kebersamaan dalam Keluarga . iis 

Daftar Pustaka . 150 

Profil Penulis . 152 

Profil Penelaah . 154 

Profil Editor . 167 

Profil llustrator . 168 


xvi' 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 


















Subtema 1 

Anggota Keluargaku 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 



1.1 Mensyukun' ditetapkannya 
bintang, rantai, pohon beringin, 
kepala banteng, dan padi kapas 
sebagai gambar pada lambang 
negara "Garuda Pancasila". 

2.1 Bersikap santun, rukun, 
mandiri, dan percaya din' sesuai' 
dengan si'la-si'la Pancasila 
dalam lambang negara "Garuda 
Pancasila" dalam kehidupan 
sehan'-han'. 

3.1 Mengenal simbol si'la-si'la 
Pancasila dalam lambang 
negara "Garuda Pancasila" 

4.1 Mencentakan simbol-simbol sila 
Pancasila pada Lambang Garuda 
sila Pancasila. 


Matematika 


3.6 Mengenal bangun ruang 
dan bangun datardengan 
menggunakan berbagai' benda 
konkret. 

4.6 Mengelompokkan bangun ruang 
dan bangun datar berdasarkan 
si'fat tertentu dengan 
menggunakan berbagai' benda 
konkret. 


PJOK 


3.1 Memahami' gerak dasar 
lokomotor sesuai' dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai' 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai' dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai' 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


Bahasa Indonesia 


3.9 Mennci' kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di' tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui' 
gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di' tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ 
bagan silsilah keluarga. 

_ J 


SBdP 


3.2 Memahami' elemen musik 
melalui' lagu. 

4.2 Menirukan elemen musik 
melalui' lagu. 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 



































Subtema 1 

Anggota Keluargaku 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 




Membaca Teks Anggota 
Keluargaku. 

Membaca Teks Keluarga Udin. 
Menyanyikan Lagu Satu-satu 
Aku Sayang Ibu. 
Memperkenalkan Anggota 
Keluarga. 

Menghafal sila pertama 
Pancasila. 


Melakukan prosedur gerakan 
berjalan satu arah. 
Menjawab pertanyaan nama 
ayah, ibu, kakak atau adik. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menjelaskan isi teks anggota keluarga. 

• Menjelaskan isi lagu. 

• Menjawab pertanyaan tentang jumlah anggota 
keluarga. 

• Menjelaskan cara perkenalan yang baik. 

• Menghafal sila pertama Pancasila. 

Keterampilan: 

• Menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara. 

• Memperkenalkan anggota keluarga. 

• Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas nikmat yang diterimanya 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah 

• MengidentiTikasi kosakata dalam hubungan 
kekeluargaan 

KeterampiTan: 

• Mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah 

• Mengenalkan nama ayah, ibu, kakak dan adik 




Melengkapi nama-nama 
anggota keluarga berdasarkan 
teks. 

Menceritakan anggota keluarga 
secara tertulis. 

Menebalkan bangun datar (segi 
empat, segitiga dan lingkaran). 
Observai benda-benda konkrit 
di sekitar kelas yang berbentuk 
bangun datar. 

Mengamati simbol sila pertama 
Pancasila. 


Praktik melakukan prosedur 
gerakan berjalan satu arah dan 
gerakan senam. 

Menyanyikan lagu Garuda 
Pancasila. 

Menulis pengalaman 
berolahraga bersama keluarga. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menggunakan kosakata yang tepat dalam perkenalan. 

• Menemukan benda-benda berbentuk bangun datardi 
sekitar kelas. 

• Menunjukkan simbol sila pertama Pancasila 

KeterampiTan: 

• Menebalkan bentuk segi empat, segitiga dan lingkaran. 

• Menceritakan nama-nama anggota keluarga secara 
tertulis. 

• Memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 
dengan agamanya 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah. 

KeterampiTan: 

• Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 

• Menulis pengalaman berolahraga bersama keluarga. 


2 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












Subtema 1 

Anggota Keluargaku 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 




• Mengamati bagan silsilah 
keluarga. 

• Membuat bagan silsilah 
keluarga. 

• Menjelaskan isi bagan silsilah 
keluarga. 

• Mencehtakan bagan silsilah 
keluarga. 

• Melengkapi tabel nama-nama 
anggota keluarga salah satu 
teman. 


• Membaca teks kegiatan 
bermain bersama. 

• Mencehtakan pengalaman 
bermain bersama keluarga. 

• Mengelompokkan benda-benda 
konkrit berdasarkan bentuk 
bangun datar. 

• Memasangkan teks sila 
pertama Pancasila dengan 
simbol yang sesuai. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• Menyebutkan contoh kegunaan bentuk segi empat, 
segitiga dan lingkaran. 

• Menjelaskan isi bagan silsilah keluarga. 

• Menjawab pertanyaan nama-nama anggota keluarga 
salah satu teman. 

Keterampilan: 

• Membuat bagan silsilah keluarga. 

• Menceritakan bagan silsilah keluarga 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

Pengetahuan: 

• MengidentiTikasi benda-benda berbentuk segi empat, 
segitiga,dan lingkaran. 

• Menyebutkan ciri-cin' simbol sila pertama Pancasila 

KeterampiTan: 

• Menceritakan pengalaman bermain bersama anggota 
keluarga. 

• Mengelompokkan benda-benda konkrit berdasarkan 
bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


3 











Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Mengenal simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang 
negara "Garuda Pancasila". 

4.1 Menceritakan simbol-simbol sila 
Pancasila pada Lambang Garuda 
sila Pancasila. 


Bahasa Indonesia 




Kompetensi’ Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 

V_ J 



SBdP 


Kompetensi’ Dasar: 

3.2 Memahami elemen musik 
melalui lagu 

4.2 Menirukan elemen musik 
melalui lagu 


4 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 

























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mendengarkan lagu dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat 
menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat dengan penuh 
percaya diri. 

2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi lagu dengan tepat 
dan santun. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan tata cara 
perkenalan diri dengan tepat. 

4. Dengan mengamati contoh yang diperagakan oleh guru, siswa dapat 
mempraktikkan perkenalan diri dan anggota keluarga inti dengan santun 
dan percaya diri. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menghafalkan sila 
pertama dalam Pancasila dengan percaya diri. 

6. Dengan arahan guru, siswa dapat mempraktikkan cara bersyukur dengan 
baik. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Foto keluarga siswa. 

• Foto keluarga guru. 

• Teks sila dalam Pancasila : 

~ Disiapkan 5 lembar kertas , setiap kertas dituliskan satu sila Pancasila. 
Kelima kertas tersebut diacak dan dimasukkan ke dalam amplop. 

~ Setiap kelompok akan menerima satu paket amplop. 

~ Banyaknya paket amplop yang disediakan, disesuaikan dengan jumlah 
kelompok yang akan dibentuk. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan ye/-ye/kelas dan 'tepuk semangat'. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 




• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
tujuan dan aktivitas pembelajaran yang akan 
dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang 
pentingnya sikap syukur, santun, percaya diri. 


Kegiatan Inti' 


Ayo Membaca 



• Dengan bimbingan guru, siswa bersama-sama 
membaca teks Keluarga Udin. 

• Siswa difasilitasi bertanya jawab tentang teks 
Keluarga Udin. 


• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
sikap bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha 
Esa berupa keluarga yang bahagia. 




Bacalah dengan nyaring. 

Keluarga Udin 

Udin memiliki ayah. 

Udin memiliki ibu. 

Udin juga memiliki kakak. 

Keluarga Udin terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan udin. 
Keluarga Udin saling menyayangi. 



Hai, 

namaku Udin. 
Ayahku bernama Rahmat. 
Ibuku bernama Patima. 
Kakak perempuanku 
bernama Mutiara. 


2 


Buku Siswa Kelas 1 SD/MI 




Ayo Berlatih 



Ajaklah siswa berlatih kembali mengenal 
keluarga Udin dengan menyebutkan nama- 
namanya. 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
kegiatan menyanyikan lagu Satu-Satu Aku 
Sayang Ibu dengan memperhatikan suara 
tinggi atau rendah. 


• Siswa menyanyikan lagu secara bersama. 


• Untuk melatih kepercayaan diri, siswa 

diminta secara sukarela (boleh berpasangan) 
menyanyikan lagu di depan kelas. 


Ayo Bercerita 




• Siswa diminta mendiskusikan isi lagu tersebut 
dengan teman sebelahnya. Guru membimbing 
jalannya diskusi. 



Amati foto keluorgo Udin. 
Sebutkon nama ayah Udin. 
Sebutkan nama ibu Udin. 
Sebutkan nama kakak Udin. 



Udin dan kakak senang bernyanyi. 

Mereka senang bernyanyi bersama. 

Nyanyikan lagu di bawah ini bersama temanmu. 

Sayang Semuanya 
Ciptaan; Bu Kasur 

Satu-satu aku sayang ibu 
Dua-dua aku sayang ayah 
Tiga-tiga sayang adik kakak 
Satu dua tiga sayang semuanya 


Subtema liAnggota Keluargaku 


6 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 











• Perwakilan siswa menceritakan hasil diskusl dl 
depan kelas. 




• Beberapa hari sebelum pembelajaran, siswa 
diinformasikan membawa foto keluarga untuk 
kegiatan hari ini. Jika siswa kesulitan, guru 
bisa membantu membuat gambar ilustrasi di 
papan tulis. 

• Guru menunjukkan foto keluarganya. 

• Siswa diminta mengamati dan mengajukan 
pertanyaan atas foto tersebut. 

• Guru dapat memberikan contoh pertanyaan, 
misalnya : 

~ Siapa nama ayah? 



Ayo Mengamati' 


~ Berapa anggota keluarga yang perempuan? 


• Siswa diminta mengisi pertanyaan tentang 
banyak anggota keluarga sesuai foto keluarga 
guru atau gambar foto pada ilustrasi guru 
sedang mengenalkan anggota keluarganya 
(kolom isilah sesuai gambar). 


Ayo Berlatih 




Apo isi logu iers«but > 

Stopa yong diKiycmgi? 

Oiiliu>ikon dcngon tcmonmu. 
Cchtokon hosil diskusi di dcpon kclos. 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang foto 
Udin yang sedang memperkenalkan diri. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang cara 
perkenalan yang baik : 

~ Mengucapkan salam pembuka. 

~ Menyebutkan nama diri. 

~ Menyebutkan nama ayah. 

~ Menyebutkan nama ibu. 

~ Menyebutkan nama kakak-adik (jika 
memiliki) 

~ Mengucapkan terima kasih 
~ Mengucapkan salam penutup. 


Anggcito kctuoirgo tc*diiii <fciri aygh^ ibu. 
kgkak. dattodlk. 

Ada loilii-loki don ada pcrcmpiiwi. 
J.itiioHoh loio yai>g dipCgong Hiu gum, 
Ijikih scsuoi gamiio^. 

Tiilis iawaboni podo kotok. 

Banyahnyo anggato kcluaiiga pelCmpuon 
Banyahnyo anggoto kchiaiga lcdd-lold 
Jundoh scluiuli anggohi kduaigo 


Udill rnCngĔnOlhOn 
anggoto kchiaigaoyo- 
Lakukbn sCpCrlJ Ltdin 
di dcpon kclos, 
Kcnglkaii onggobo 
kchnigamu. 

LakijJtpn dcngan 
sanlim don pcrcaya 
diri. 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 


Cl 
















Siswa mempraktikkan perkenalan anggota 
keluarga di depan kelas. Siswa diarahkan jika 
mengalami' kesulitan dalam perkenalan. 

Siswa saling memberikan apresiasi atas 
perkenalan siswa lain. 

Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya kasih sayang dalam keluarga dan 
rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa 
berupa keluarga yang bahagia. 

Siswa menyimak cerita guru bahwa negara kita 
memiliki dasar negara Pancasila. 

Guru mengarahkan pemahaman siswa bahwa 
bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa 
keluarga yang bahagia sesuai dengan sila 
pertama Pancasila. 



Mo. j Silci PdncaSila 

1. W Kc4irtM(Mri van0 McIm 


3 , 

3. 

4. 


iCjrmgngsiiHin ygng 

bcrodob, 

Penmuon mdonesio. 


KirneiliYSilHjn yang dipuii|Nn ciilcb 
hih(fHl l(cbii(A54n(K3n dolom 
pcnri u syci wa ra io n/pcriMa Kji ha n . 


5. 


Kcddilon $ci$tdl bogi sclunuli 



lOtryoE tndoncsio. 



• Bersama guru, siswa menghafalkan sila 
pertama Pancasila. 




Ayo Berlatih 



• Siswa dibagi dalam kelompok, misal setiap 
kelompok terdiri dari 5 siswa. 

• Guru membagikan amplop berisi teks 
Pancasila. 


• Secara berkelompok, siswa diminta 

mengurutkan teks Pancasila sesuai dengan 
teks yang ada di buku siswa. 







Ayo Mencoba 



• Sikap bersyukur adalah cerminan dari sila 
pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan 
yang Maha Esa. 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
bentuk-bentuk rasa syukuryang bisa dilakukan 
oleh siswa. Misalnya mengucapkan terima 
kasih atas badan yang sehat, makanan yang 
enak, sekolah yang bagus, dan sebagainya. 
Guru mengarahkan kembali pentingnya rasa 
syukuratas karunia keluarga yang bahagia. 





Buotloh kctompok brrsomo leroonmu. 

Scltop kctompok mcncrimo > polongon kcnoi 
S«liOP kcrtos ditulis solu sito dolom Poncosiki. 
Urulkon silo dotom Poncosilo. 

Lokukon dcngon lcliti. 

I. W Kcutt^iin Vong Eso 


Kcmonusioon yong edil don 
bcrodob 


Pcrsoliisin indoncsio 


Kcrokyoton yong dipimpin olrh 
hikmot kcbiK>ksonoon dokim 
permusyowo ro 10 n/perwok I lon 


5 . 


Kcodilon ssskil bogi seluruh 
rolTTOt Indoncsio 


8 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



















• Siswa mempraktikkan cara bersyukur atas karunia keluarga bahagia. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap peduli apabila ada siswa yang 
ayah/ibunya sudah meninggal. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa berpasangan sallng menceritakan kegiatan pembelajaran hari ini. 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahaml? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Siswa menyimak kembali arahan guru akan nllai-nllai kasih sayang 
dalam keluarga. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap syukur, santun, dan percaya diri. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan pada esok hari, 
yaitu kegiatan berolahraga sambil memperkenalkan diri. Mintalah siswa 
langsung memakai seragam olahraga dari rumah. 

• Kegiatan diakhirl dengan merapikan pakalan, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas, dan doa bersama. 

Penilalan Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

• Menjawab pertanyaan lisan tentang tata cara memperkenalkan diri 
yang benar. 

• Penllaian 


Banyaknya 
jawaban benar 

Nilai' 

>4 

100 

3 

75 

2 

50 

1 

25 


• Kuncl jawaban : 

1. Mengucapkan salam pembuka. 

2. Menyebutkan nama dlrl. 

3. Menyebutkan nama ayah. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 







4. Menyebutkan nama ibu. 

5. Menyebutkan nama kakak atau adik (jika ada) 


3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baiksekali' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Menyanyikan lagu 
dengan tinggi' 
rendah suara 

Memenuhi 4 kntena 
(hafal syair, tinggi' 
rendah suara tepat, 
mimik wajah sesuai' 
dan ada gerakan yang 
tepat) 

Memenuhi 3 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 2 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 1 dan' 
4 kntena 

Mempraktikkan 

cara 

memperkenalkan 
anggota keluarga 
inti' 

Memenuhi 4 kntena 
(mengucapkan salam, 
menyebutkan nama 
di'n', menyebutkan 
nama ayah dan 
i'bu, lancardalam 
perkenalan) 

Memenuhi 3 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 2 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 1 dan' 
4 kntena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara 


No 

Nama 

Siswa 

Hafal 

syair 

Tinggi' rendah 
suara tepat 

Mimik wajah 
sesuai' 

Gerakan 

tepat 

Skor 

Predikat 

1. 

... 



V 


100 

Sangat 

baik 

2. 

... 




- 

75 

Baik 

3. 

Dst 








Mempraktikkan cara memperkenalkan anggota keluarga inti 


No 

Nama 

Siswa 

Mengucap- 
kan salam 

Menyebutkan 
nama di'n' 

Menyebutkan 
nama ayah 
dan i'bu 

Lancar 
dalam per- 
kenalan 

Skor 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








10 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





































Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 

Kompetensi' Dasar: 

3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 
gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ 
bagan silsilah keluarga. 

V_y 



Kompetensi' Dasar: 

3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


11 















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat 
menjelaskan prosedur gerakan berjalan satu arah dengan tepat. 

2. Dengan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, siswa dapat 
mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah secara berkelompok 
dengan penuh kerjasama. 

3. Melalui kegiatan mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah, 
siswa dapat memperkenalkan nama ayah, ibu, kakak/adik dengan santun 
dan percaya diri. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Tali rafia untuk garis pembatas antarkelompok barisan. 

• Tongkat estafet 2 buah, atau dapat diganti dengan tongkat yang lain 
yang mudah didapatkan. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar, dan doa bersama. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang pentingnya sikap syukur, santun, 
percaya diri, dan kerjasama. 

• Siswa menyimak rev/ew materi pertemuan sebelumnya yaitu perkenalan 
keluargaku. Guru juga menekankan pentingya rasa syukur atas karunia 
Tuhan berupa keluarga yang bahagia. 

Kegiatan Inti 


Ayo Mengamati' 


• Siswa diminta mengamati gambardan teks keluarga Udin sedang 
berolahraga. 


12 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 




• Siswa menyimak cerita guru tentang gambar 
dan teks tersebut. 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
gambardan teks tersebut. 


• Siswa menyimak penguatan guru tentang sikap 
syukuratas karunia Tuhan berupa badan yang 
sehat. Untuk menjaga kesehatan, kita perlu 
berolahraga. 



Ayo Bercerita 


Siswa diminta menceritakan kegiatan olahraga 
yang pernah dilakukan bersama orang tua. 


~ Apa jenis olahraganya? 


~ Kapan waktunya? 


~ Bagaimana perasaan mereka ketika itu? 


• Ajaklah siswa ke halaman sekolah. 



• Siswa bersama guru melakukan gerakan 
pemanasan. 


• Setelah itu, bagi siswa menjadi 2 kelompok 
besar. Setiap kelompok membentuk barisan 
dari depan ke belakang. Namailah masing- 
masing kelompok dengan nama anggota 
keluarga, misalnya kelompok 'Kakak' dan 
kelompok 'Adik'. Buatlah garis pembatas dari 
tali rafia yang memisahkan antar2 kelompok. 
Jarak antarkelompok dari garis pembatas 
kurang lebih 10 meter. 


• Untuk menambah keceriaan, mintalah siswa 
bermain 'lakukan kebalikannya'. Prosedurnya, 
guru memberikan instruksi 'maju', maka 
barisan siswa harus melakukan gerakan 
kebalikannya, yaitu 'mundur'. Variasikan 
dengan berbagai instruksi, misalnya mundur, 
ke kanan, ke kiri, 1 langkah ke belakang, dan 
sebagainya. 




Kilo korunMi Tutwn, 

Sdlu contDh kamnia lUhanodaluh heseholan. 
A^rlelap sclut keruaryoku selalu berDkihtiaga. 
Aydli berjdldh kaki. 

Ibu senom bersomo tc»iwF»'lemcinn,>D, 

Udin 5«wng bersepetto. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 






Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
aktivitas melakukan prosedur gerakan berjalan 
lurus satu arah. 

Siswa mengamati contoh yang diberikan guru 
dalam melakukan prosedur bergerak satu 
arah, yaitu sebagai berikut: 

~ Posisi badan tegak. 

~ Pandangan mata ke depan. 

~ Melangkah biasa dengan koordinasi gerakan 
tangan dan kaki sesuai. 

~ Arah berjalan lurus (tidak menyamping) 
menuju satu arah. 


Ayo Mencoba 


Berikan penjelasan bahwa masing-masing 
anggota kelompok, dimulai dari siswa paling 
depan (siswa nomor 1) akan berjalan lurus 
menuju garis pembatas dengan membawa 
tongkat. Sesampai di garis pembatas, mereka 
akan saling bertanya jawab tentang nama 
ayah, ibu, kakak, atau adik. 

Setelah selesai, siswa nomor 1 kembali ke 
kelompoknya dan menyerahkan tongkat 
kepada siswa nomor 2. Siswa nomor 1 menuju 
posisi paling belakang. 

Siswa nomor 2 melakukan tanya jawab yang 
sama sebagaimana dilakukan siswa nomor 
1. Kegiatan diteruskan sampai semua siswa 
saling bertanya jawab tentang nama ayah, ibu, 
kakak, atau adik. 

Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan tentang kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan. 

Akhiri kegiatan dengan ye/-ye/penyemangat 
dan istirahat sejenak. 

Siswa diminta kembali ke dalam kelas. 





Kila konjnm Tuhan, 

Salu contoh komnM lUharMDdakih hesehatGn. 
A^rleiap selut keruar^aku sclalu berolahtiaga. 
Ayoli berjdloh kaki. 

Ibu senom berMnia tc»?K!iii-lemonn.vo, 

Udin snwng bersepetto. 


14 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 








• Siswa berlatih menuliskan nama diri, nama ayah, dan nama ibu. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa berpasangan saling menceritakan kegiatan pembelajaran han' ini. 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Siswa menyimak kembali arahan guru akan nilai-nilai kasih sayang 
dalam keluarga. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap syukur, santun, dan percaya diri. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan pada esok hari, 
yaitu kegiatan berolahraga sambil memperkenalkan diri. Mintalah siswa 
langsung memakai seragam olahraga dari rumah. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjawab pertanyaan nama anggota keluarga inti. 

Tuliskan nama keluargamu. 

1. Namaku .... 

2. Nama Ayahku .... 

3. Nama Ibuku .... 

~ Jumlah soal 3. 

~ Jika jawaban benar, skor = 2 
~ Skor maksimal = 2x3 = 6 

~ Niloiokhir= Jumlohskoryongdlperoleh ^ 100 ^ 

Skor maksimal 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 





3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekah' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Mempraktikkan 
prosedur gerakan 
berjalan satu 
arah. 

Memenuhi 4 kntena 
(posisi badan tegak, 
pandangan ke depan, 
melangkah dengan 
koordinasi' gerakan 
tangan dan kaki' sesuai', 
arah berjalan lurus) 

Memenuhi 3 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 2 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 1 dan' 
4 kntena 

Mempraktikkan 

cara 

memperkenalkan 
anggota keluarga 
inti' 

Memenuhi 4 kntena 
(menjawab dengan 
tepat nama di'n', 
nama ayah, nama 
i'bu dan lancardalam 
menjawab) 

Memenuhi 3 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 2 
dan' 4 kntena 

Memenuhi 1 dan' 
4 kntena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Mempraktikkan prosedur gerakan berjalan satu arah. 


No 

Nama Siswa 

Posisi' 

badan 

tegak 

Pandangan ke 
depan 

Pelangkah 
dengan 
koordinasi' 
gerakan 
tangan dan 
kaki' sesuai' 

Arah 

berjalan 

lurus 

Skor 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








Menjawab pertanyaan tentang nama ayah, ibu dan kakak atau adik. 


No 

Nama Siswa 

Menjawab 
nama di'n' 
dengan 
tepat 

Menjawab 
nama ayah 
dengan tepat 

Menjawab 
nama i'bu 
dengan tepat 

Lancar 

dalam 

menjawab 

Skor 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








16 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 


































Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 

3.1 Mengenal simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang 
negara "Garuda Pancasila". 

4.1 Mencentakan simbol-simbol sila 
Pancasila pada Lambang Garuda 
sila Pancasila. 


Kompetensi' Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 



Matematrka 


Kompetensi' Dasar: 

3.6 Mengenal bangun ruang 
dan bangun datardengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 

4.6 Mengelompokkan bangun ruang 
dan bangun datar berdasarkan 
sifat tertentu dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


17 
























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak penjelasan guru dan mengamati foto keluarga, siswa 
dapat mengenalkan keluarga inti melalui' tulisan dengan teliti. 

2. Dengan mengamati gambar berbentuk bangun datar, siswa dapat 
menjiplak bangun datar berbentuk segi empat, segitiga dan lingkaran 
dengan tepat. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan bentuk 
bangun datardan bukan bangun datardengan teliti. 

4. Dengan mengamati benda-benda di sekitar lingkungan kelas, siswa 
dapat menyebutkan benda-benda konkrityang memiliki unsursegi 
empat, segitiga dan lingkaran dengan tepat. 

5. Dengan mengamati simbol-simbol sila Pancasila dan menyimak 
penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan simbol sila pertama dalam 
Pancasila dengan percaya diri. 

6. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan cara 
berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Foto keluarga (jika siswa kesulitaan, guru dapat membantu membuatkan 
gambar ilustrasi). 

• Lem kertas. 

• Pensil warna/krayon. 

• Peralatan belajar (rautan, buku, penggaris segitiga). 

• Simbol dan teks Pancasila 

Langkah-Iangkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menanyakan kabardan gerakan 'senam 
otak/brain gym'. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 


18 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
tujuan dan aktivitas pembelajaran yang 
akan dilakukan, sekaligus merev/ew materi 
sebelumnya. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap 
berdoa, teliti, percaya diri, dan kerja sama. 


Kegiatan Inti 


Ayo Mengamatt' 



• Siswa difasilitasi untuk mengamati dan 
bertanya jawab tentang foto Udin yang telah 
dipelajari pada pembelajaran 1. 

• Mintalah siswa menuliskan nama-nama 
anggota keluarga Udin pada tempat yang 
disediakan. 

• Jika siswa kesulitan, dapat membuka kembali 
foto Udin pada pembelajaran 1. 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang 
bentuk foto. Siswa diarahkan sehingga dapat 
mengambil kesimpulan bahwa bentuk foto 
adalah segi empat. Guru menambahkan 
informasi, bentuk bangun dataryang lain 
adalah segitiga dan lingkaran. 



• Siswa diminta menyiapkan foto keluarga 
masing-masing. Jika siswa mengalami 
kesulitan, guru dapat membantu dengan 
gambar ilustrasi. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang aktivitas 
menempel foto, menuliskan data keluarga dan 
menemukan bentuk segi empat, segitiga, dan 
lingkaran yang ada pada gambar. Mintalah 
siswa untuk menebalkannya. 

• Siswa diingatkan pentingnya kerapian dan 
kebersihan dalam berkreasi. 

• Sampaikan kepada para siswa bahwa pada 
bagian kolom nama kakak atau adik tidak perlu 
diisi jika mereka tidak memiliki kakak/adik. 



Fnbg kitriuiig<i ^iapgluiili ■rii? 
lC<ilKm Iglw- 

Isiloh imno^iKiiiig rwhi toCg di bgwoh ini. 

heluongo 




Subtema 1: Anggota Keluargaku 







• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan sebelum memulai aktivitas 
tersebut. 

• Jika siswa kesulitan membawa foto, dapat 
diganti gambar ilustrasi dengan bantuan guru. 

• Tekankan pada siswa, apakah mereka dapat 
menemukan bentuk segi empat, segitiga dan 
lingkaran pada bingkai tersebut. Mintalah 
siswa untuk menebalkannya. 

• Setelah menuliskan data keluarga, siswa 
diminta untuk menghias dengan menggunakan 
pensil warna/krayon. 

• Siswa saling menunjukkan hasil karyanya 
kepada siswa lain. 

• Perwakilan siswa memperkenalkan anggota 
keluarganya dengan membacakan tulisan yang 
telah dibuat dengan kosakata yang tepat. 

• Untuk menguatkan pemahaman, guru 
menjelaskan kembali tentang bentuksegi 
empat, segitiga, dan lingkaran yang dapat 
ditemukan dari hasil kreasi siswa. 


Ayo Mengamatr' 


• Ajukan pertanyaan, apakah di rumah terdapat 
bingkai foto keluarga, jam dinding. Ajukan juga 
pertanyaan tentang peralatan sekolah (rautan, 
papan tulis, buku)? 

• Siswa mendiskusikan bentuk-bentuk bangun 
dataryang bisa ditemukan pada benda-benda 
tersebut. 

• Siswa diminta mengamati gambar-gambar 
peralatan yang dibagian pinggirnya ditebalkan 
sehingga membentuk bangun datar (gambar 
foto keluarga udin, jam dinding, buku, rautan 
dan penggaris segitiga). 

• Siswa menebalkan garis putus-putus pada 
gambar tersebut sehingga membentuk bangun 
datar. 



F(Ho kjckiariga bcrbcnluk 5cgi cmpat 
Scgi empal bangun dator. 

Cwiloli banoun itolar yong toirii ■ocloloh scgiitiga bon 
lingkcimiii. 



Tempclkan foto kcluan^anau poda rularKKun bcrikul. 
Bemuklph seperti kdugrgg Udin. 



Tcmukon bcntuk scgi cmpal; segiliga; dkHi lingikaran. 
rcbalkaitlah. 

Hiostoh dcngon pcnsilwonw olou kroyoo. 
Ccriroktin podo icmonmu. 


Ntmo \umu Noiu Nuina 

Ava<> Riu Kokok A4k 



Aku icnong sckgli. 

Aku Imso tncngcnalkon onggoto kduargoku. 
Aku jugo b«so mcngcnd onggoto kctuorgo 
tenion-temonku. 



* 


A(5okah bingkoi loto keluorgo di rwnohmut 
Adokoh |om dinding di rumohmuT 
Amoti popon tulis di kelo». 

Anwti )ugo ubin di kelos. 

Apokoh komu memiliki rgulan pertsll? 

Oopolkoh kontu menemukon bcniuk segi empot? 
Oopotkoh komu menemtAon bcnluk scgiligo? 
Oopatkoh komu menemukon benluk lingkoran? 
Perttotikon gorrtbor di boMKih ini. 

Oiskusikon dengon temonmu. 

Amoti goris putus-putus berwamo hitom. 

Antoti iuga gons putus-putus bcrworno biru. 
TeboAonloh. 



20 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 












• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
perbedaan bangun datardan bukan bangun 
datar. 

• Siswa menentukan bentuk yang termasuk 
bangun datardengan membenkan tanda (y) 
dan yang bukan bangun datardengan tanda (X). 



• Siswa mengamati gambar (pintu, jendela, 
hiasan dinding berbentuk segitiga, lingkaran) 
dan melengkapi jenis bangun dataryang bisa 
ditemukan. 

• Perwakilan siswa mempresentasikan hasilnya. 

• Arahkan para siswa mendiskusikan apakah di 
kelas ada bingkai foto Garuda Pancasila, foto 
Presiden dan Wakil Presiden? Apakah bentuk 
bingkainya? 

• Tunjukkan blngkai foto Garuda Pancasila. Slswa 
diminta mengamati simbol-simbol sila dalam 
Pancasila. Guru memfasilitasi tanya jawab, 
apakah ada bentuk bangun dataryang mereka 
temukan? 



Ayo Mengamatt 


Anyjti gambor di Im 

B^-dkih luncia centuiig (r') poda goinbur 

bertwntuk segi empat. 

Benloh lando)ilang(x)padagambar 
bukan >rgi rmpot. 




Brriloh tondacrntong (>r') poda gomtoor bertmtuk 
segiliga Oeriioh tondo silong («) podo gombor 
bukon segitiga. 



Perhatikon jugo gonibordi bowioh roi- 
Bcriloh londk? centong (■''J podo gambor 
berbentuk Ungkamn. 

Oeiildh lonido silartg (K^podo gomborbukon 
lln^karan. 


Ajoklcih soloh soiu lemonmu, 

Amali gannbor-gambar di bowah ink 

Adakoh benicik: segi enipoi, segitiga^dan lingkanani? 

Isihjh titik-titik di brnwh ini. 

Bentuk-bentijk bangun dcitor 
Gambor bcnrta Benlidt bangun ctatar 

Segl cmpot 




• Arahkan siswa untuk mengamati simbol 
sila pertama Pancasila. Berikan penguatan. 
Mintalah siswa menjelaskan simbol sila 
pertama Pancasila. 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
contoh perbuatan yang sesuai sila pertama 
Pancasila 

• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
contoh lain dari pengamalan sila pertama 
Pancasila. Arahkan sampai pada jawaban 
'Berdoa menurut agama masing-masing'. 



m 




K* W 




Apokoh di krloMTiu odo lotn r>oriKfo PonrnMln? 
Adokoh futu Prebidrn don V/akil PmMien? 



Amoti hmgkoi foto trrsehul 
Apokdb bentuknyo? 




Subtema 1: Anggota Keluargaku 





























• Sampaikan juga bahwa Udin, Ayah, Ibu, Kak Mutiara selalu berdoa. 
Demikian juga keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani selalu berdoa. 

• Siswa menyimak penjelasan guru akan arti pentingnya berdoa sebelum 
dan sesudah belajar. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap berdoa, teliti, percaya diri, dan kerja sama. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan mempraktikkan doa bersama dipimpin 
salah seorang siswa. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Membedakan bentuk bangun datar dan bukan bangun datar. 

Soal : 

Berilah tanda pada gambardi bawah ini yang berbentuk segi empat? 



Berilah tanda ^ pada gambar di bawah ini yang berbentuk segitiga? 



Berilah tanda ^ pada gambardi bawah ini yang berbentuk lingkaran? 



22 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






• Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 3 jawaban. 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 


Skor maksimal = 2x3 = 6 

Jumlah skorygng diperoleh 
Skor maksimal 


Nilai akhir = 


xlOO = 


3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baiksekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Memperkenalkan 
anggota keluarga 
inti' dan' gambar/ 
foto anggota 
keluarga yang 
ditempel pada buku, 
secara tertuhs. 

Memenuhi 4 kntena 
(menuhskan nama 
di'n', nama i'bu/ 
ayah/saudara dituhs 
dengan benar, 
foto ditempel rapi' 
dan bersih, hiasan 
menank) 

Memenuhi 

3 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 

2 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 1 
dan' 4 kntena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Memperkenalkan anggota keluarga inti dari gambar/foto anggota keluarga 
yang ditempel pada buku, secara tertulis. 


No 

Nama 

Siswa 

Menuhskan 
nama di'n' 
dengan 
tepat 

Menuhskan 
nama ayah/ 
i'bu/saudara 
dengan tepat 

Foto 

ditempel 
rapi' dan 
bersih 

Terdapat 

hiasan 

yang 

menank 

Skor 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








Subtema 1: Anggota Keluargaku 


23 






















Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 

Kompetensi’ Dasar: 

3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 
gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ 
bagan silsilah keluarga. 

V_ J 


r 



SBdP 





PJOK 


Kompetensi’ Dasar: 

3.2 Memahami elemen musik 
melalui lagu 

4.2 Menirukan elemen musik 
melalui lagu 


Kompetensi’ Dasar: 

3.1 Memahami' gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


24 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak contoh yang diberikan guru, siswa dapat menyanyikan 
lagu Garuda Pancasila dengan memperhatikan tinggi' rendah suara 
dengan penuh percaya diri. 

2. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur 
gerakan berjalan satu arah dengan tepat. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur 
gerakan berjalan satu arah dengan percaya diri. 

4. Dengan menyusun tulisan, siswa dapat menceritakan pengalaman 
berolahraga bersama keluarga. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Teks lagu Garuda Pancasila. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menanyakan kabardan sapaan 'Hei.... halo, 
halo....hei\ (Ketika guru menyapa halo, siswa menjawab hei. Jika guru 
menyapa hei, siswa menjawab halo. Variasikan sapaan, misal, hei.., hei,... 
haloatau, halo... halo...hei, dan sebagainya). 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap disiplin, percaya diri, dan 
kerja sama. 

• Guru mengingatkan pembelajaran sebelumnya tentang gerakan olahraga, 
sikap berdoa, dan lambang sila pertama Pancasila. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 




Kegiatan Inti' 


AyoMembaca S 



• Siswa menyimak informasi Guru bahwa 

orangtua kita memiliki pekerjaan yang beragam. 
Sebagai contoh adalah Ibu dan Ayah Beni. 


~ Ibu Beni bekerja sebagai pelatih paduan 
suara. 


~ Ayah Beni bekerja sebagai pelatih senam. 

• Siswa mendengarkan cerita guru bahwa, pada 
suata saat, Ibu Beni melatih paduan suara 
kelas V untuk persiapan petugas upacara pada 
hari Senin. Kelas V berlatih menyanyikan Lagu 
Garuda Pancasila. 



• Siswa diajak untuk berlatih lagu Garuda 

Pancasila. Guru mencontohkan dengan tinggi 
rendah suara yang tepat. Siswa mengikuti. 



• Siswa menyimak informasi bahwa sekolah 
mengundang Ayah Beni untuk melatih senam 
irama. 



Bacdloh dcnf] 4 n nyiarlng. 

Ibu Uenl peiatil^ paduan 

Kort Ptu ibv mrlolih hrli^Si liiiK?. 

SiswG hclas lima akan mcniodi pclu^s upocara. 
Menekij hcrlatih nKn^nyJknn 
logrtj wajibaaruda PaiTKasila. 



Ayo bcrtotih nwnyoyikon logu Coruda Poncosilo. 
BerloliMah dengon semongoi don percoyo diri. 


Garuda Pancasila 
Clptoon Sudhomoto 

Gorudo Parxosilo 
Akuloti pendukungniu 
Potriot proklomosi 
Scdio berkorbon untukmu 
PorKOMlo dosor ncgoro 
Rnkynt odil mnlimir scnlry\n 
Pribodi bongsoku 
Ayo mo.-u moju 
Ayo nK^u moju 
Ayn mo;ii mnjii 



• Siswa membaca nyaring teks Ayah Beni Pelatih 
Senam. 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab dari 
teks tersebut. 



• Siswa diajak ke luar kelas untuk melakukan 
gerakan pemanasan dan gerakan senam. 

• Setelah melakukan senam, ajaklah siswa 
untuk rehat sejenak, sekaligus bertanya jawab 
tentang sikap-sikap yang perlu dikembangkan 
dalam berolahraga. Arahkan jawaban siswa 


csi 





Socolah dcngon nyorlng. 

Ayoh &enr pcloiih serwm, 

Scfjolah mcngundong oyoh Scrtl. 
Ayoh E£coi memimpiit scAom imma. 
Scmuo siswG mcngikutL 



26 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 































untuk mensyukun' nikmat sehat, disiplin dan 
kerja sama dalam olahraga. 

Ingatkan kembali maten' pelajaran olahraga pada 
pertemuan sebelumnya, yaitu bergerak satu arah. 

Siswa diminta mengingat dan menjelaskan 
kembali prosedur melakukan gerakan tersebut, 
yaitu sebagai berikut 

~ Posisi badan tegak. 

~ Pandangan mata ke depan. 

~ Melangkah biasa dengan koordinasi gerakan 
tangan dan kaki sesuai. 


Ayo lokukon &enam iromo 
Lokukon denoon s«monqoi. 

Komu t«kih mHnkulcan s«nam iroma 
SHcnrong tnkukon gerckan hrt^kin so4u oroh 

F\}sisi bodon t«ock. 

Pondonoon mola li« d«pon. 

Ayunknn koki don longon drngon brnor 
B«rjalan lurus dori titik o k« titik b 
Oori iitik b k«mboli k« titik o. 

Lokukon dcnoon pcrcoyo drii. 



~ Arah berjalan lurus (tidak menyamping) 
menuju satu arah. 


• Siswa diminta kembali melakukan gerakan 
satu arah. 


• Siswa secara bergantian berjalan dari titik a ke 
titik b dan kembali ke titik a. 


• Siswa kembali ke kelas dan menyimak 
penjelasan guru bahwa anggota keluarga bisa 
memiliki kegiatan olahraga yang bermacam- 
macam, misalnya jalan kaki, lari, dan senam. 
Ada juga yang senang sepak bola, bola basket 
dan bersepeda. 

• Siswa saling bertanya jawab tentang kegiatan 
olahraga bersama keluarga. 

• Siswa menuliskan pengalaman melakukan 
kegiatan olahraga bersama keluarga. 

• Perwakilan siswa menceritakan di depan kelas. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 



K«otolor olohraoo onoocHo kcluorgo 
b«rmocom-rn«om. 

Ado yong scnong joton koki. lori, don s«nom 
Adn jugo ynng ^'nang s«pok boki, bnla boskrt, 
don b«rs«p«da. 

Apdcch k«gioton olohrogo k«liiorgomu di run>ah? 
riiKskonloh krgintnn nlntirngn brrsnmn krlunrgn 


Olohrago brrsomo Krluargo 


~ Materi apa saja yang telah dipahami? 


~ Materi apa saja yang belum dipahami? 


~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh 
siswa lebih lanjut? 


~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran 
berlangsung? 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


(2 







• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap disiplin, percaya diri, dan kerja sama. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 
Menjelaskan prosedur berjalan satu arah. 

(Untuk memudahkan pemahaman siswa, guru dapat membacakan soal 
dengan menggunakan bahasa dan penjelasan yang mudah dipahami). 

Soal: 

Lingkarilah 4 ciri-ciri gerakan berjalan satu arah yang tepat. 

a. Pandangan mata ke bawah. 

b. Posisi badan tegak. 

c. Berjalan berputar. 

d. Pandangan mata ke depan. 

e. Melangkah biasa dengan koordinasi gerakan tangan dan kaki sesuai. 

f. Arah berjalan lurus (tidak menyamping) menuju satu arah. 

Kunci jawaban: b, d, e dan f. 

Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 4 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor = 1 
~ Skor maksimal = 1x4 = 4 

- NilQiQkhir= Jumlohskoryangdiperoleh x 100 = .... 

Skor maksimal 


3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekali' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Bercenta 

Memenuhi 4 

Memenuhi 3 

Memenuhi 2 

Memenuhi 1 dan' 

tentang keluarga 
dengan kosakata 
kekeluargaan. 

kntena (i'si' sesuai' 
mencentakan 
kegiatan olahraga 
bersama keluarga, 
runut, minimal 3 
kalimat, lancardalam 
mencentakan secara 
hsan) 

dan' 4 kntena 

dan' 4 kntena 

4 kntena 


28 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 






Lembar Penilaian Keterampilan: 

Bercerita tentang keluarga dengan kosakata kekeluargaan. 


No 

Nama 

Isi' sesuai' 

Runut 

Minimal 

Lancar dalam 

Skor 

Predikat 


Siswa 

(mencentakan 


3 

mencentakan 





kegiatan olahraga 


kahmat 

secara hsan 





bersama keluarga) 







1 . 


2 . 

3. Dst 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


29 












Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 




Kompetensi’ Dasar: 

3.10 Menguraikan kosakata 

hubungan kekeluargaan melalui 



Kompetensi’ Dasar: 

3.6 Mengenal bangun ruang 
dan bangun datardengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 

4.6 Mengelompokkan bangun ruang 
dan bangun datar berdasarkan 
sifat tertentu dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 


30 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 
















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati di sekitar kelas, siswa dapat menyebutkan benda- 
benda yang berbentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. 

2. Dengan mengamati contoh bagan silsilah keluarga, siswa dapat membuat 
bagan silisilah keluarga dari bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran 
dengan tepat dan teliti. 

3. Dengan menggunakan bagan silsilah keluarga yang dibuat, siswa dapat 
menceritakan anggota keluarga dengan percaya diri. 

4. Melalui tanya jawab dan kerja sama dengan teman, siswa dapat 
menuliskan nama anggota keluarga salah satu teman dengan tepat. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Pensil warna atau krayon. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menanyakan kabardan menyanyikan lagu 
'Kalau Kau Suka Hati'. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, teliti, percaya diri, 
dan kerja sama. 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru atas materi sebelumnya tentang 
protesi orang tua, kegiatan olahraga, menyanyikan lagu "Garuda 
Pancasila" dan pembiasaan berdoa sebagai cerminan sila pertama dalam 
Pancasila. Guru juga menguatkan kembali materi bentuk-bentuk bangun 
dataryang telah dipelajari. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


(5 



Kegiatan Inti' 




[ Ayo Mengamati' ^ 



• Siswa diminta mengamati' kembali' benda- 
benda sekitar kelas yang berbentuk segi empat, 
segitiga, dan lingkaran. 

• Siswa mengamati dan menyimak cerita guru, 
bahwa dalam keluarga dikenal juga istilah 
silsilah keluarga yang menunjukkan asal usul 
keluarga. 

• Guru juga menjelaskan, bahwa bentuk bangun 
datar dapat digunakan untuk membuat bagan 
silsilah keluarga. Sebagaimana ditunjukkan 
oleh bagan silsilah keluarga Udin. 

• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan terkait dengan bagan keluarga 
Udin. 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa 

mereka akan membuat bagan silsilah keluarga. 



Sibikyh kcliHf>(}(3 mcnunjukkan asa! umjI kcluoroa. 
Iniloli keluari^a Udin. 


Rjihmal 


^aliiTK] 


Muiiort: 

Pcngorkun gurumu (rnlang krlugrgg Mm 


• Guru memberikan bimbingan jika siswa 
mengalami kesulitan. 

r 

\ 

\ 

• Setelah selesai membuat bagan, mintalah 
siswa saling menceritakan dengan salah satu 
teman. 


Buulloli bugoii silMkHi krluorgotnu 
tsiloh noma-namo onggoto kekiorgomu. 


• Mintalah siswa untuk menghias bagan silsilah 
keluarga dengan pensil warna atau krayon. 
Tekankan pentingnya kerapian dan kebersihan. 





32 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 













Ayo Berlatih 



• Siswa difasilitasi untuk mampu menjawab pertanyaan nama ayah, ibu, 
kakak, atau adik. 

• Siswa saling bertanya jawab dengan salah satu teman dan melengkapi 
tabel "Nama anggota keluarga temanku". 

• Mintalah siswa saling bertukar jawaban dan mengoreksinya. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan retleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Termasuk 
menekankan sikap teliti, rapi, percaya diri, dan kerja sama. 

• Guru menyampaikan apresiasi karena siswa telah bersikap baik dan 
menunjukkan semangat selama pembelajaran. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Mengisi kolom Nama anggota keluarga temanku. 


Nama temanku 

.... 

Nama ayahnya 

.... 

Nama ibunya 

.... 

Nama kakaknya*) 

• • • • 

Nama adiknya*) 

■ ■ ■ ■ 


*) Diisi jika siswa memiliki kakak atau adik 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


(g 






















Banyaknya jawaban benaryang diharapkan = 3 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor = 2 
~ Skor maksimal = 2x3 = 6 

- Niloiokhir= Jumlohskoryongdiperoleh ^ 100 = .... 

Skor maksimal 

3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekah' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Membuat bagan 

Memenuhi 4 kntena: 

Memenuhi 

Memenuhi 

Memenuhi 1 

silsilah keluarga 

Pada bagan terdapat 

3 dan' 4 

2 dan' 4 

dan' 4 kntena 

inti' 

segi' empat, segitiga 
dan hngkaran, 
penuhsan dan 
peletakan nama 
keluarga inti' tepat, 
rapi', dihias atau 
diwarnai' dengan 
menank 

kntena 

kntena 



Lembar Pemlaian Keterampilan : 
Membuat bagan silsilah keluarga inti 


No 

Nama 

Siswa 

Pada bagan 
terdapat bentuk 
segi' empat, 
segitiga dan 
hngkaran 

Penuhsan 

dan 

peletakan 

nama 

keluarga inti' 
tepat 

Rapi' 

Dihias 

atau 

diwarnai' 

dengan 

menank 

Skor 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








34 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





















Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi’ Dasar: 

3.1 Mengenal simbol sila-sila 
Pancasila dalam lambang 
negara "Garuda Pancasila". 

4.1 Mencentakan simbol-simbol sila 
Pancasila pada Lambang Garuda 
sila Pancasila. 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.10 Menguraikan kosakata 
hubungan kekeluargaan melalui 

1 gambar/bagan silsilah keluarga 
dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah. 

4.10 Menggunakan kosakata yang 
tepat dalam percakapan tentang 
hubungan kekeluargaan dengan 
menggunakan bantuan gambar/ 
bagan silsilah keluarga. 

^^ _y 



Matematrka 


Kompetensi' Dasar: 

3.6 Mengenal bangun ruang 
dan bangun datardengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 

4.6 Mengelompokkan bangun ruang 
dan bangun datar berdasarkan 
sifat tertentu dengan 
menggunakan berbagai benda 
konkret. 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


35 























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca nyaring dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat 
menceritakan pengalaman bermain bersama keluarga dengan percaya 
diri. 

2. Dengan mengamati ilustrasi gambar, siswa dapat mengidentifikasi 
jenis permainan yang memiliki unsursegi empat, segitiga dan lingkaran 
dengan teliti. 

3. Dengan mengamati ilustrasi gambar, siswa dapat mengelompokkan 
jenis permainan yang memiliki unsursegi empat, segitiga dan lingkaran 
dengan teliti. 

4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan simbol sila 
pertama Pancasila dengan benar. 

5. Dengan penjelasan guru, siswa dapat merenungkan karunia Tuhan yang 
Maha Esa dengan penuh rasa syukur. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Simbol-simbol sila Pancasila. 

• Alat permainan yang memiliki unsur berbentuk segi empat, segitiga dan 
lingkaran. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan menyanyikan lagu Di Sini Senang di Sana 
Senang. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, berdoa, dan kerja 
sama. 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru atas materi sebelumnya, yaitu 
silsilah keluarga. 


36 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 



Kegiatan Inti' 



• Siswa bersama guru, membaca nyaring teks 
Bermain bersama 

• Siswa diarahkan untuk saling mengajukan 
tanya jawab tentang teks yang dibaca. Guru 
dapat membantu dengan memberikan contoh 
pertanyaan : 

~ Kapan mereka bermain? 

~ Apa saja yang mereka mainkan? 

• Perwakilan siswa diminta menceritakan 
kembali isi bacaan. 


r 

V 

• Siswa diminta menyiapkan cerita ketika 
bermain dengan saudara. 




&acol(ih nYdrln^. 


Bermajn Bersama 

l’l(li‘i mrnggi.r utlcirH:] CrrctlT. 
UdJn dan Kd( I^Jtlof 43 



Ucnn berrhdin mobi l-mobilbh, 
don k€v1u huru^. 

kHih MutidCd bermbin ul(v Ediiggb. 
KhA Miiticinci liHJCi memtKiwim gi^lcing 
d(lr'i plUdliK, buku gOillLiCr', |ier1&il 
WDnna (^on penoacris sedilioa 



hrtmrin i^cHiriO Ei.|tccirinqinnn. 
Mereka sendng bermoln bersonKi. 





Oqfi twcmn rrrsnHbuE, 
cifiJ(an perlciiTvocin hepad^o lemonmu. 


Perwakilan siswa menceritakan di depan kelas 


Ayo Mengamati’ 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa dalam 
alat permainan, kita dapat menemukan bentuk 
segi empat, segitiga, atau lingkaran. 


• Mintalah siswa mengamati alat permainan 
pada gambar ilustrasi dalam teks Bermain 
bersama. Guru bisa membawa mainan yang 
berbentuk segi empat, segitiga, atau lingkaran. 

• Dengan mengamati gambar ilustrasi pada teks 
Bermain bersama atau dengan menggunakan 
alat permainan yang telah disiapkan, siswa 
secara berkelompok diminta mengelompokkan 
alat permainan yang memiliki bentuk segi 
empat, segitiga, dan lingkaran. 

• Mintalah kelompok untuk menjiplak salah satu 
bentuk segi empat, segitiga, atau lingkaran 
dari mainan yang tersedia. 


CSB 



Kopon komu brrmoin brrscmo kakok otau odik? 
bkrrmoin opo sojo? 

Sikop opo yong horus kamu lunjukkon 
soot brrmoin^ 


CeritckcKt di drpon kclos 

Lokiiknn drn^on prrcnyn diri dnn saritun 



Simok prnjeloson gurumu. 

Amoti gombor mainan Udin don KcJc Mutiora. 
TrrTMAan brntuk srgi rmpot srgitigo, don kngkaran. 
ni>kus 4 i<in clrngrai trnKinmu. 

Isiloh tittk-titik di b<M<ah ini. 

Gombor moinan ^ BrnltA bangun datar 

o 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 


(2 















• Siswa mengisi kolom yang tersedia. Guru 
menekankan pentingnya sikap ketelitian. 


• Perwakllan siswa mempresentaslkan hasllnya. 



• Slswa menyimak cerlta guru. Ketlka Udln 
dan Kak Mutlara sedang asyik bermain, Ibu 
datang dan memberi malnan. Permalnannya 
berupa kumpulan kallmat dan gambar. Cara 
bermalnnya dengan memasangkan kallmat 
dan gambaryang sesuai. Mereka senang sekali. 


q 

‘a 



Ceritakon batil diskusimu di depon 


Aku s«nanq brrinain bersamo 
Bcrmoin brr«ama menombah 
kasib soyang keluorga. 

Kdiku Utlin dun Kuk Mutiuro beriitoin. ibu duturig. 
1 x 1 memberikan moinan. 

Mainonrrya merrKKartgkon kabmat don gombar. 
Mereko senong sekoll. 

Meiiiugo ntuiitun dengun boik lundo bersyukur. 
Bersyulu» sesuai silo pertonrta Poncosilo 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya menjaga dan merawat mainan. 
Sikap tersebut sebagai tanda bersyukur yang 
sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila. 
Ingatkan dan mintalah siswa untuk menghafal 
bunyi sila pertama dan lambangnya, 
sebagaimana pembelajaran 1 dan 3. 


• Mintalah siswa untuk memasangkan teks sila 
pertama Pancasila dengan simbolnya. 


i 




Ayo Berdfskijsf 




• Siswa diminta mendiskusikan simbol sila 
pertama Pancasila. 


• Perwakilan siswa menceritakan hasil diskusi. 



• Siswa diajak merenung betapa banyak karunia 
Tuhan yang mereka terima, di antaranya 
memiliki mainan dan bermain bersama 
keluarga. Karunia lain berupa keluarga yang 
bahagia, guru yang menyayangi, sekolah yang 
nyaman, teman yang baik, badan sehat, dan 
sebagainya. 


• Siswa diminta mengisi lembar centang ('^) Ayo 
Mencoba. 


Bogoimona bunyi sllo prrtomo Poncasilo? 

Ayo hopolkon kemboli. 

Ayn irmtAnn simbnl silo pertnmo dnlnm Porrosilo 
Posongkon simbol dengon tek.s silo pertomo Pancosila. 
roricldt oons dori simbot denoon teks s<lo pertomo. 

O 
O 

O O 

O 

O 


Apckoh simboi silo periomo Poncosik)? 
Diskusikon clrnonn trmonrnii 
Crrit<3kon hosil diskusimu. 


I. Ketuhonon Yoog 
Muho Gso 




Ber Aon londo cenlono (r') podo kotok. 

I Akii dnn krhinrociku srlnlu lirrikio 
kepodo luhon. 

2. Aku don kekiorgoku srlolu bersyukur 
kepodo Tuhon. 

3 Korunio Tuhon kcpodo kcluoroaku 
songal bonyak 



mi 


I. Kriuhonon Yong Mciia Eso mcrupokon silo 
Poncosilo. 

2 Sirnhcil siki KrlutHmcm Ycmg Mnitn Fvi 
bcrbeniuk... 



Orong luo selolu menoingotkon siswo, 
prntingnyn brrsyiiiur clnn knsih snynng 
ontorkeluoroo don temon. 



38 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 


























• Siswa mengisi pertanyaan tentang nomor dan bentuk simbol sila pertama 
Pancasila 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan guru atas materi yang disampaikan, 
termasuk menjawab soal pada bagian Ayo Berlatih. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran, termasuk 
menekankan sikap syukur, berdoa, dan kerja sama. 

• Guru menyampaikan apresiasi karena siswa telah bersikap baik dan 
menunjukkan semangat selama pembelajaran. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menyebutkan simbol sila pertama Pancasila. 

Jumlah soal 3 : 

a. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila ke ... Pancasila. 

b. Simbol sila Ketuhanan Yang Maha Esa berbentuk .... 

c. Pasangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbolnya. 

(Ikon Ayo Lakukan pada buku siswa). 

~ Jawaban benaryang diharapkan = 3 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 
~ Skor maksimal = 2x3 = 6 


Nilai akhir = 


Jumlah skoryang diperoleh 


X 100 = .... 


Skor maksimal 



Subtema 1: Anggota Keluargaku 




3. Penilaian Keterampilan 


Aspek Baiksekali 

4 

Perlu 

Baik Cukup Pendampingan 

3 2 1 

Bercenta Memenuhi 4 kntena 

pengalaman (Isi centa sesuai', 

bermain bersama runut, ekspresi' sesuai', 

keluarga percaya di'n') 

Memenuhi 3 Memenuhi 2 Memenuhi 1 dan' 
dan' 4 kntena dan' 4 kntena 4 kntena 

Mengelompokkan Memenuhi 4 kntena 

benda-benda (menemukan 

konknt berdasarkan minimal 3 bangun 
bentuk bangun datar, terhhat kerja 

datar. sama kelompok, 

(Lihat pada bagian diselesaikan tepat 

Ayo Amatr) waktu, dan rapi' dalam 

penuhsan jawaban) 

Memenuhi 3 Memenuhi 2 Memenuhi 1 dan' 
dan' 4 kntena dan' 4 kntena 4 kntena 


Lembar Penilaian Keterampilan: 

Bercerita pengalaman bermain bersama keluarga 


No 

Nama 

Siswa 

Isi' centa 
sesuai' 

Runut 

Ekspresi' 

sesuai' 

Percaya 

di'n' 

Skor 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








Mengelompokkan benda-benda konkrit berdasarkan bentuk bangun datar. 
(Lihat pada bagian 'Ayo Amati') 


No 

Nama 

Siswa 

Menemukan 
minimal 3 
bangun datar 

Terhhat 
kerja sama 
kelompok 

Diselesaikan 
tepat waktu 

Rapi' 

Skor 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








Kegiatan alternatif (Pengayaan) 

• Bagi siswa yang memiliki kemampuan, didorong untuk menghafalkan 5 
sila dalam Pancasila, sekaligus menghafal lambangnya. 


40 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 

































• Menceritakan bentuk-bentuk kegiatan bersyukur yang lain, selain 
bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa berupa keluarga yang 
bahagia. 

• Menyanyikan lagu-lagu populeryang bertema keluarga selain lagu Satu 
Satu Aku Sayang Ibu. 

• Memfasilitasi siswa untuk menemukan lebih banyak contoh benda-benda 
konkrit yang berbentuk segi empat, segitiga dan lingkaran. 

• Mengajak siswa mengunjungi salah satu rumah teman untuk mengamati 
anggota keluarga. 

• Mengundang salah satu orang tua siswa untuk bercerita tentang anggota 
keluarganya. 

Remedial: 

• Siswa yang belum mampu mengenalkan anggota keluarganya, dibimbing 
secara individu untuk mampu memperkenalkannya. 

• Bagi siswa yang belum mampu menyebutkan contoh-contoh bangun 
datar, guru memberikan arahan dan mengajak siswa melakukan 
pengamatan kembali atas benda-benda konkret yang berbentuk bangun 
datar di sekitar kelas, atau menambah contoh-contoh gambar. 

• Bagi siswa yang belum mampu melakukan gerakan berjalan satu arah, 
pada saat kegiatan pembelajaran PJOK selanjutnya, guru memberikan 
pendampingan secara individu dan meminta siswa melakukan 
pengulangan. 

Refleksi' guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/lbu selama 
pembelajaran? 




L_ 

-J 


• Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 



J 


Subtema 1: Anggota Keluargaku 


(41 



















Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah 
Bapak/lbu lakukan? 


/f 


l- 

-i 


Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 




l_ 

- ) 


42 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



















Subtema 2 

Kegiatan Keluargaku 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 


1.2 Menunjukkan sikap patuh aturan 
agama yang dianut dalam 
kehidupan sehari-han' di rumah. 

2.2 Melaksanakan aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehan-han' di' rumah. 

3.2 Mengi'denti'fi'kasi' aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehan - han' di' rumah. 

4.2 Mencentakan kegiatan sesuai' 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehan'-han' di' 
rumah. 


Bahasa Indonesia 


3.8 Mennci' ungkapan penyampaian 
tenma kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pembenan 
pujian, ajakan, pembentahuan, 
penntah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pembenan pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

V_ ^^_J 


Matematrka 




3.5 Mengenal pola bilangan yang 

berkaitan dengan kumpulan r 

benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. 

4.5 Memprediksi dan membuat pola 
bilangan yang berkaitan dengan 
kumpulan benda/gambar/ 
gerakan atau lainnya. 



PJOK 


Memahami' gerak dasar 
lokomotor sesuai' dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai' 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai' dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai' 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


SBdP 


3.3. Mengenal gerak anggota tubuh 
melalui' tari. 

4.3. Memeragakan gerak anggota 
tubuh melalui' tari. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 
































Subtema 2 

Kegiatan Keluargaku 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Membaca nyaring teks Makan pagi 
bersama keluarga. 

Menuliskan kegiatan makan pagi bersama 
dengan melengkapi bagian kalimat yang 
kosong. 

Membaca nyaring teks Peraturan makan. 
Menggali informasi dan membuat poster 
peraturan makan. 

Mempresentasikan poster peraturan 
makan. 

Mensimulasikan ungkapan tenma kasih 
dan tolong. 

Memeragakan cara berpamitan pergi 
ke sekolah dan pulang sekolah, serta 
mencium tangan orang tua. 

Membaca dengan nyaring teks Rekreasi 
bersama keluarga. 

Memeragakan gerak anggota tubuh 
menirukan gerak ayam dalam suatu tarian 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membaca teks 

• Menuliskan kegiatan makan pagi bersama 

• Menuliskan peraturan makan 

Keterampilan: 

• Membuat posteraturan makan. 

• Mempresentasikan posteraturan makan. 

• Mensimulasikan ungkapan tolong dan 
terima kasih. 

• Memeragakan cara berpamitan dan pulang 
sekolah dengan mencium tangan. 

• Memeragakan gerak anggota anggota 
tubuh menirukan gerakan ayam dalam 
suatu tarian. 




Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
olahraga keluarga Udin. 

Menceritakan kegiatan olahraga yang 
dilakukan keluarga masing-masing. 
Mempraktikkan gerakan berlan' satu arah. 
Mencoba permainan "Ayam dan Elang". 
Menceritakan dan memberikan pendapat 
tentang permainan. 

Berlatih melengkapi percakapan dengan 
menggunakan ungkapan tolong dan terima 
kasih. 


Membaca nyaring teks Memasak bersama 
keluarga. 

Simulasi percakapan menggunakan kata 
tolong dan terima kasih. 

Berlatih soal-soal pola bilangan. 

Bermain pola bilangan. 

Simulasi meminta izin ketika hendak 
bermain ke luar rumah. 

Menceritakan pengalaman meminta izin 
ketika hendak bermain ke luar rumah. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
olahraga keluarga Udin. 

• Menjelaskan penggunaan ungkapan tolong 
dan terima kasih. 

• Berlatih melengkapi percakapan dengan 
ungkapan tolong dan terima kasih. 

Keterampilan: 

• Menceritakan kegiatan olahraga yang 
dilakukan keluarga. 

• Mempraktikkan gerakan berlan' satu arah 

• Mencoba permainan Ayam dan Elang. 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membaca teks kegiatan memasak bersama 
keluarga 

• Berlatih soal-soal pola bilangan 

Keterampilan: 

• Simulasi' percakapan menggunakan kata 
tolong dan tenma kasih. 

• Bermain pola bilangan 

• Simulasi' dan mencentakan pengalaman 
meminta i'zi'n ketika hendak bermain ke luar 
rumah 


44 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 














Subtema 2 

Kegiatan Keluargaku 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
berkebun keluarga Siti. 

Menceritakan pengalaman berkebun 
bersama keluarga. 

Menyimak cerita guru tentang Siti dan 
Dayu yang sedang bermain menirukan 
gerakan kupu-kupu. 

Menyimak penjelasan dan contoh gerakan 
kupu-kupu. 

Melakukan gerakan menan menirukan 
gerakan kupu-kupu. 

Menceritakan pengalaman menan' 
menirukan gerakan kupu-kupu. 

Menyimak penjelasan tentang prosedur 
gerakan berlan' satu arah. 

Mempraktikkan gerakan berlan' satu arah. 
Mempraktikkan penggunaan ungkapan 
tolong dan tenma kasih. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
berkebun. 

• Menyimak penjelasan guru tentang gerakan 
menirukan gerak kupu-kupu. 

• Menyimak penjelasan guru tentang 
prosedur berlan' satu arah. 

Keterampilan: 

• Melakukan gerakan menan' menirukan 
gerakan kupu-kupu. 

• Mencentakan pengalaman melakukan 
gerakan menan' menirukan gerakan kupu- 
kupu. 

• Mempraktikkan gerakan berlan' satu arah 

• Mempraktikkan penggunaan ungkapan 
tolong dan tenma kasih 




Menyimak cerita guru tentang kegiatan 
Lani' belajar didampingi' orang tua. 
Mencentakan kegiatan belajaryang 
didampingi' orang tua di' rumah. 

Melengkapi' percakapan yang masih kosong 
dengan ungkapan tolong atau tenma 
kasih. 

Menyusun pola bilangan bersama anggota 
kelompok. 


Mengamati' dan mencentakan gambar 
Udin dan keluarga sedang merapikan 
rumah. 

Mengisi' percakapan menggunakan 
ungkapan tolong dan tenma kasih 
berdasarkan gambar. 

Menceritakan kebiasaan minta i'zi'n 
sebelum bermain ke luar rumah yang biasa 
siswa lakukan. 

Berlatih menemukan pola bilangan. 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Menyimak cerita tentang kegiatan Lani' 
belajar didampingi' orang tua. 

• Melengkapi' percakapan yang masih kosong 
dengan ungkapan tolong atau tenma kasih. 

Keterampilan: 

• Mencentakan kegiatan belajaryang 
didampingi' orang tua di' rumah. 

• Menyusun pola bilangan bersama anggota 
kelompok 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Mengisi' percakapan menggunakan 
ungkapan tolong dan tenma kasih 
berdasarkan gambar. 

Keterampilan: 

• Mengamati dan mencentakan gambar. 

• Mencentakan kebiasaan minta i'zi'n sebelum 
bermain ke luar rumah yang biasa siswa 
lakukan. 

• Berlatih menemukan pola bilangan. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


45 









Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi’ Dasar: 


3.2 iviengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan . 
sehari- hari di rumah. 


4.2 Mencentakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-han' di 
rumah. 


Bahasa Indonesia 






Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 



4.8 Mempraktikan ungkapan 

terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

V_^^J 


SBdP 


Kompetensi' Dasar: 

3.3. Mengenal gerak anggota tubuh 
melalui tari. 

4.3. Memeragakan gerak anggota 
tubuh melalui tari. 


46 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 

























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu 
menjelaskan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. 

2. Dengan menyusun percakapan, siswa mampu menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan santun. 

3. Dengan pembuatan poster, siswa mampu menuliskan hal-hal yang 
berhubungan dengan orang tua di rumah berupa aturan makan dengan 
tepat. 

4. Dengan menyimak contoh yang diperagakan guru, siswa dapat 
mensimulasikan kegiatan mencium tangan orang tua pada saat 
berangkat dan pulang sekolah dengan santun. 

5. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi gerak 
anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian dengan tepat. 

6. Melalui praktik langsung, siswa mampu memeragakan gerak anggota 
tubuh menirukan gerakayam dalam suatu tarian dengan percaya diri. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Karton. 

• Gunting. 

• Lem. 

• Koran/majalah bekas (jika ada). 

• Pensil warna (krayon). 

• Kertas undian sebanyak jumlah siswa. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan 'tepuk selamat pagi, 
selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Prosedurnya : 

~ Jika guru mengucapkan selamat pagi, siswa tepuk tangan 1 X. 

~ Selamat siang = tepuk 2 X. 

~ Selamat sore = tepuk 3 X. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 





~ Selamat malam = tidak bertepuk tangan. 

• Variasikan pengucapan selamat pagi, siang 
sore dan malam. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan 
kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
tujuan dan aktivitas pembelajaran. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap 
syukur, peduli santun dan percaya diri. 


Kegiatan Inti' 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
kegiatan dalam keluarga. Masing-masing 
anggota keluarga memiliki kegiatan yang 
berbeda. 


• Siswa diarahkan untuk saling bertanya jawab 
tentang kegiatan yang dilakukan keluarga 
masing-masing. 


• Bersama-sama membaca teks Makan Pagi 
Bersama Keluarga. Siswa diingatkan kembali 
pentingnya rasa syukur atas kebersamaan 
dalam keluarga. 


Ayo Menuiis 



• Siswa menuliskan kegiatan Makan Pagi 

Bersama Keluarga dengan melengkapi bagian 
kalimat yang kosong. 


• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
pentingnya memahami peraturan pada saat 
makan. 



• Bersama siswa, bacalah teks Aturan Makan. 


• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan berdasarkan teks tersebut. 




Boraloh cjrngon nyoring. 



Makon Pagi Bersama Keluarga 

Imj Siti iTi«'n>iapli.an miAon pogi 

Siti mrmlMinlu ihti mrnyia|il(on molinn |>ngi 

Siti molton pogi brrsoma krluargo. 

Mokon pogi brr^omo krluargo 
songol mrtnyrnongkon. 

Sili don krkinrgo brrsytikur krpodo Tiihon. 







Tuliskon krgioton mokon pogi 
lirrsomn krlucirgranu. 

Pogi ini oku mokan 

Aku minum 

Aku mokon pogi brrsomo __ 
PcrosooiAu_ 


CWSK 



Komu posti tobu, odo oturon 
PKkIo soot mokon 


48 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



















• Bagilah siswa dalam beberapa kelompok. 


• Mintalah siswa dalam setiap kelompok untuk 
menggali informasi tentang kegiatan-kegiatan 
yang dapat dilakukan untuk membantu orang 
tua di rumah, misalnya peraturan pada saat 
makan. 


• Mintalah siswa menuliskan peraturan tersebut 
dalam kolom yang tersedia dan dihias dengan 
krayon/pensil warna, gambar dari koran/ 
majalah bekas (jika ada). 


Bocoloh denQon nyodng. 

Aturan Mokan 
di Rumoh Siti 

DudiA dengon Irrtib. 

Mrmbocadoa irbrlLim rmAon. 
Mokon secukupnyo. 

Mrngiiropkon '♦'trloh mnkon 

Mrmbontu ibu mrropAon mrto. 




Diskusikon dersgon trmortmu. 

ISuoikih oturon mokon yono horus ditooti 
Isikon podo kotom yong tcrscdio. 

Hinsioli srindnti munglkin 



•se- 


• Perwakilan siswa mempresentasikan peraturan 
yang telah dihias. 


L 


Ayo Mengamati' 



• Siswa mengamati percakapan antara Ibu dan 
Siti tentang merapikan meja makan. 




Ayo Bermain 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa 

membantu orang tua adalah contoh perbuatan 
baik. 


Aturan soot mokan 

I_ 

2 ._ 

J._ 

Bocokih krmboli oturon nrHAan 
yortg disusun kclompokmu 
Adokoh oturon mrmbootu ibu 
mrrupAan rnr)u rndiuti? 


Docoloh dcngon nyoring pcrcokopon di bawah ini 



• Dengan berpasangan, siswa membuat contoh 
percakapan kegiatan membantu orang tua 
dengan menggunakan kata tolong dan terima 
kasih. 


• Perwakilan siswa memeragakan percakapan 
tersebut di depan kelas. 



• Siswa diminta melengkapi percakapan antara 
Siti dan ibu, serta Siti dan ayah. 


Aku 

A>«h 

Prrogokon prrcokapon di drpon krlos 
brrsonso trmonmu 

kiloh tiltk-tiliK dersgon kolo lolong 
niou irriino kasrh 

Pilih koto yong trpot ^ 

Siti, ... bantu ibu 
menyapu halaman. 

Baik bu. 




Siti. 

Ibu senang 

Siti bisa membantu. 

Sama-sama bu. 





Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 






















• Guru menceritakan bahwa setelah Siti 
membantu Ibu dan Ayah, Siti bersiap untuk 
pergi ke sekolah. 


• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang 
aturan sebelum berangkat ke sekolah. Arahkan 
jawaban siswa, misalnya berpamitan dan 
mencium tangan orang tua. 


A 






Bermajn Pera 


• Lakukan cara berpamitan pergi ke sekolah dan 
pulang sekolah, serta mencium tangan orang 
tua. 



Berangkat Sekolah 

Srtelah membontu Ibu don oyoh, 

Siti brrongkai kr jcknloh. 

Siti bcrpKimitan tccpoda ibu don oyoh. 
Siti mcncium tangon ibu don oyoh 


Slti pulong dori sekoloh 

Tibo di rumoh, Siti mcngucopkan soiom 

Im mcnjowob salom Siti. 

Siti incnciuin tuiigun ibu. 


• Bagi siswa dalam 2 kelompok besar. Kelompok 
1, mensimulasikan berpamitan berangkat 
ke sekolah dan mencium tangan orang tua. 
Kelompok 2, mensimulasikan tata cara pulang 
dari sekolah ke rumah dan mencium tangan 
orang tua. 


• Guru berperan sebagai orang tua. Siswa 
berperan sebagai anak. Tanyakan kepada 
siswa, bagaimana perasaan mereka ketika 
melakukan kegiatan ini. 


Ayo Membaca 


• Siswa menyimak informasi yang disampaikan 
guru bahwa kegiatan anggota keluarga 
bermacam-macam. Misalnya, belajar, 
membaca, dan olahraga. Ada juga yang senang 
memasak, bermain, dan rekreasi. 

• Siswa bersama guru membaca dengan nyaring 
teks Rekreasi Bersama Keluarga. 

• Pasilitasi siswa untuk bertanya jawab tentang 
teks yang dibaca. Jenis rekreasi apa yang 
pernah mereka lakukan? Mintalah siswa untuk 
menggambarkan suasana pedesaan. Arahkan 
siswa untuk memahami bahwa di pedesaan 


Ayo pcca^tduiri. 

TaiOi cora beyoci^ai dari ruinah ka jekatoit. 
lalo cara putong d ari sckafoh ruinoh. 

Ainali cooitah ^ruinu. 


Ke^iaioa keluai'.^ bcrraoi^am^inacam. 

Misalniya bclojar, iiKihbaca, dar> olah raao. 

Ada ju^Yocg scnan^ tnctnasok, bcctnotn, 

(Coa ndtrcojJ 


mam 



Bacatch lica^it aracha^. 

Rekreosj Bersomo Keluargo 

Siti, oyoli dan ibw bccahrcasi 

per^i kc iruiiMlt bibi di deso. 

Siti malihol pcmoodanaon vonq indoh. 
Sowoh doa hebuii yaa^ lua-ii. 

Air sunoai bcrsih dbn jcmih. 


Oi sdiiiar rumcii pca(fuCli.ik 
icrlihal hcwan pcrihoraani. 



50 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 
















mudah dijumpai hewan peliharaan, misalnya 
sapi, kerbau, kambing, dan ayam. 

• Siswa diarahkan untuk mengeksplorasi tentang 
ayam, misalnya bentuk fisik, suara, dan 
gerakannya. 



• Ajaklah siswa membuat kelompok kembali. 

Prosedurnya: 

~ Sebelumnya siapkan potongan kertas undian 

~ Tulislah di setiap kertas tersebut nama 
hewan-hewan (jumlah setiap hewan yang 
akan ditulis tergantung jumlah anggota 
kelompok yang akan dibentuk. Misalnya, 
jumlah siswa 25 dengan anggota kelompok 
5 anak, maka kertas yang disiapkan: ayam = 
5 lembar, bebek=5 lembar, sapi = 5 lembar, 
kambing = 5 lembar, kucing = 5 lembar). 

~ Bagi kertas undian secara acak. 

~ Sampaikan bahwa para siswa harus 
menemukan anggota kelompok dengan cara 
bergerakdan bersuara menirukan hewan 
yang tertulis di kertas undian. 

~ Pastikan kelompok telah terbentuk. 



Ada vapi. k«rbau. kambing. d<in a^om. 
Siti mrlihnt grrnkon nynnt 
Gerokannya lucu srkoli. 


CHSS 


Amoti orrnknn «ynm 
Ayo di>kusikan drngnn tnnanmu. 
Uuollah grrakon mrnirukon oyom 
dolom b«ntuk torian. 




Lokukon di drpon kelas brrsomo kdompokmu 
Lokukon den<)an gembiro don percoyo diri. 



Amoti contoh gurumu 
Ayom krpnkknn 

Ayom berkokok sombil mendonookkan kepolo. 
Ayom bertori sombil kepokkan soYOp 


• Setelah kelompok terbentuk, berilah waktu 10 
menit. Siswa mendiskusikan gerak menirukan 
ayam dalam bentuk tarian. 

• Setiap kelompok menampilkan tarian masing- 
masing. 



Onma tuo rnmcmtakan krpoda siswa brra^om kr^iatan 
yano bisa ditakukan di rumoh brrsorrKi aoo9cXa kcluaraa. 


• Siswa menyimak penguatan yang disampaikan 
guru dengan mencontohkan gerakan ayam, 
yaitu mengepakkan sayap, mendongakkan 
kepala sambil berkokok, berlori sombil 
mengepakkan sayap. 


• Lakukan gerakan tersebut bersama-sama. 


Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 
~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 













~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Bersama siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan olahraga yang akan 
dilakukan pada esok hari. Siswa diminta langsung memakai pakaian 
olahraga dan' rumah. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjawab pertanyaan penggunaan kata tolong dan terima kasih dalam 
percakapan Ibu dan Siti, Ayah dan Siti (Ikon Ayo berlatih). 

Banyak jawaban benaryang diharapkan = 4 jawaban 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 

~ Skor maksimal = 2x4 = 8 

- Niloiokhir^ Jumloh skoryangdiperoleh ^ 100 ^ 

Skor maksimal 

Kunci jawaban: 

Percakapan ibu-Siti: tolong, terima kasih. 

Percakapan ayah-Siti: tolong, terima kasih 

3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekali' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Memeragakan gerak 
anggota tubuh 
menirukan gerak 
ayam dalam suatu 
tarian 

Memenuhi 4 kntena 
(Kekompakan, 
ketepatan gerakan, 
keluwesan, vanasi' 
gerakan) 

Memenuhi 

3 dan 4 
kntena 

Memenuhi 

2 dan 4 
kntena 

Memenuhi 1 
dan' 4 kntena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Memeragakan gerak anggota tubuh menirukan gerak ayam dalam suatu tarian 


No 

Nama 

Siswa 

Kekompakan 

Ketepatan 

gerakan 

Keluwesan 

Van'asi' 

Skor 

Predikat 

1. 

... 





4 

Sangat 

baik 

2. 

... 




- 

3 

Baik 

3. 

Dst 








52 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 





















Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 



Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
tenma kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
penntah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

,_J 


PJOK 



Kompetensi’ Dasar: 

3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


53 














Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mendengarkan cerita guru, siswa dapat menjelaskan kegiatan 
yang biasa dilakukan keluarga dengan benar. 

2. Dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat menunjukkan 
ungkapan tolong dan terima kasih dengan tepat. 

3. Dengan melakukan simulasi percakapan, siswa dapat menggunakan 
ungkapan permintaan tolong dan terima kasih dengan santun. 

4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan prosedur 
gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. 

5. Melalui permainan ayam dan elang, siswa mampu mempraktikkan 
prosedur gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Bola tenis atau dapat diganti dengan bola lain yang mudah didapat. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan tepuk 'putih, hijau, 
kuning, merah'. Prosedurnya : 

~ Jika guru mengucapkan putih, siswa tepuk tangan 1 X. 

~ Kuning = tepuk 2 X. 

~ Hijau = tepuk 3 X. 

~ Merah = tidak bertepuk tangan. 

~ Variasikan pengucapan putih, kuning, hijau dan merah. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, peduli, santun, dan 
percaya diri. 


54 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 




Kegiatan Inti' 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 

kegiatan dalam keluarga. Salah satunya adalah 
olahraga. 



• Siswa membaca nyaring teks kegiatan 
olahraga keluarga Beni. 

• Siswa difasilitasi untuk mengajukan 
pertanyaan atas cerita tersebut. 



• Siswa diarahkan untuk saling bertanya jawab 
tentang kegiatan olahraga yang dilakukan 
keluarga masing-masing. 




dcngan nyerl ng. 

B^nl bcrcihltiria^a dengon ayoli don ibu. 

bArlPr'r cTj tdmPrT ili±k.p[ rumcllT. 

Bcni scrwno tcr-cHahrago bcrscma hicluaraa. 

□lohroga rtKaiibuai bodan sehat. 

^pa dahraao yong komu lokukan 
bcrsoma keluocgomu? 

/Ipakdli komu ^I'il1f 040 

bersrtrtTa keluargomu? 

Ceri taltrtiT rtl depart kr los. 

■ ' ~ !»»»««■» I. M 



• Perwakilan siswa menceritakan ke depan 
kelas. 


• Siswa menuju halaman sekolah untuk 
melakukan olahraga. 



• Awali dengan pemanasan dan penekanan 
pentingnya mensyukuri nikmat sehat yang 
dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
prosedur gerakan berlari satu arah : 

~ Posisi badan agak condong ke depan. 

~ Pandangan mata ke depan. 

~ Berlari dengan koordinasi gerakan tangan 
dan kaki sesuai. 

~ Arah berlari lurus (tidak menyamping) 
menuju satu arah. 

• Siswa menyimak penjelasan guru, tentang 
gerakan lari yang bukan satu arah, misalnya 
dengan zig-zag dan memutar. 



■urti instrukil gurumu. 

Lokukan grrakon bcrlcri sotu nroh. 

r\)S4Si bodon ogok condong ke dcpon 
Pnndnngon mnln kr drpon. 



Brrlorl drngon grrokon tongon don koki 
yong sesuoi 
Aroh brrinri 
liirus mmuju 
sotu oroh. 



ninhrnon hrrlnri mrmhiint hndnn kiint dnn srhnt 
Jika bodon srhot, semuo krgiotan mudoh dilokukon 
Krgioton brrmoin pun Irbih mrnyrnongkan. 



Berolahraga dengan Bermain 

Mori bnmain ayom don rking 
Prronkon onok oyom. 

Brrusnhoioh ogor tidok ditongkop rlong 
Brdindungtoh dibolik inouk oyom 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 

























• Guru menyiapkan lintasan sederhana. Berupa 
lintasan lurus dan' titik a ke titik b. Jarak titik a 
ke titik b kurang lebih 10 meter. 

• Siswa bersama guru berkumpul di titika. 

Siswa membentuk barisan dari' depan ke 
belakang. 

• Dengan membawa bola, siswa nomor 1 berlari' 
dari titik a ke titik b dan kembali ke titik a. 

• Sesampai di titik a, siswa nomor 1 
menyerahkan bola kepada siswa nomor 2. 
Siswa nomorl menuju posisi paling belakang. 
Selanjutnya siswa nomor 2 melakukan hal yang 
sama. 

• Guru memberikan arahan jika ada prosedur 
gerakan yang kurang tepat. Kegiatan 
diteruskan sampai semua siswa melakukan 
gerakan berlari. 

• Siswa diajak rehat sejenak. Siswa difasilitasi 
untuk bertanya jawab tentang kegiatan yang 
baru dilakukan. 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa 
kemampuan berlari yang baikakan membantu 
melakukan banyak kegiatan, misalnya 
melakukan permainan yang menyenangkan. 

• Siswa diajak melakukan permainan "Ayam dan 
Elang" 

• Siswa dibagi menjadi dua kelompok besar, 
yaitu kelompok 1 dan 2. 

• Pada setiap kelompok besar 1 dan 2, ada yang 
berperan menjadi elang, induk ayam, dan 
sisanya menjadi anakayam. 

• Elang bertugas menangkap anak ayam, 
sedangkan induk ayam bertugas menjaga anak 
ayam dari serangan elang. 

• Setiap kelompok membentuk barisan, induk 
ayam berada pada barisan paling depan. Elang 
berada di luarbarisan berhadapan dengan 
induk ayam. 



Ocngorlion ccn to gurumu. 

Udin don lcntan-lcinaiI ^cnong 
brrmoin oyom don rlong 
Ado yong mcniodi elona 
induk oyom, don onok oyom 
Pirrmoinon vmi vrknli 

Ayo Uto bermoln oyom don elong. 

Adu yong mtrnjodi rlong 
Ado yong menjodt induk oyom. 

Ado yong menjodi onok oyom. 
riong beru»aho menongkop or.ok oyom 
Induk oyom mekndungi onok oyom 



56 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 








• Mintalah kelompok 1 melakukan permainan 
terlebih dahulu. 


• Kelompok 2 memberikan semangat. 

• Di setiap kelompok, siswa bisa bergantian 
menjadi elang atau indukayam. 


• Demikian juga sebaliknya, setelah kelompok 1 
maka kelompok 2 melakukan permainan dan 
kelompok 1 memberikan semangat. 


r 


• Setelah selesai, siswa diminta istirahat sejenak. 

• Siswa diminta menceritakan kembali dan 
memberikan pendapat tentang permainan. 

• Siswa menyimak cerita guru bahwa Udin dan 
teman-teman sangat senang bermain ayam 
dan elang. Pakguru juga menyampaikan 
terima kasih karena para siswa telah bekerja 
sama dengan baik. 


• Siswa memasuki kelas kembali. Diceritakan 
bahwa sesampai di kelas, kelas dalam 
keadaan kotor. Udin dan kawan-kawan saling 
melakukan percakapan untuk merapikan kelas 
dengan menggunakan kata tolong dan terima 
kasih. 




B«rmo<nkih 'swora brtlietompok. 
kiili iriNtiiAsi ^urinMi. 

TunjiAknn ki-rjn yninn 

CgE 

Apakolt induk oyam dopai melinduogi onok oyom? 
A|xik<4i niln krMililon dnlcrn lirimoin? 

Bogoiinono ^Krroboon kolion krtiko bermoin? 
Ceritakonlah di depon kelos. 



Selesoi bermoin 
clono don ayom, 
pok guru 
rnenyom(.K]ikun 
Irrima kosih. 
Siswa dapot 
bekerjo soma 
daloin petmuinwi 






Seleloki olahrooa, mereka mosuk krkis 

Ruong kelas tidok ropi 

Amati pereokapan Udin don temoo-temon. 



• Siswa diminta melengkapi kembali percakapan 
dengan menggunakan tolong dan terima kasih. 


L 


Ayo Bermain Pera 



• Mintalah perwakilan kelas secara berpasangan 
untuk memeragakan percakapan antara Udin 
dan Edo. Siswa difasilitasi untuk memberikan 
contoh percakapan yang lain. 


Isllah tiUk-titik dengon kdo lolong otou terimo 
kosih. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 






















Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Guru menyampaikan penguatan materi. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, peduli, santun, dan 
percaya diri. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan ditutup dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjawab pertanyaan penggunaan kata tolong dan terima kasih dalam 
percakapan Udin dan Edo (Ikon Ayo Mencoba dan Bermain Peran). 

~ Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 4 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor = 2 

~ Skor maksimal = 2x4 = 8 

~ Niloiokhir= Jumlohskoryangdiperoleh ^ 100 = .... 

Skor maksimal 


3. Penilaian Keterampilan 

Pengamatan bermain ayam dan elang 


No 

Kntena 

Terlihat (^) 

Belum terlihat (^) 

1 

Kekompakan anggota kelompok 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

2 

Kehncahan dalam gerakan 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

3 

Keberhasilan mempertahankan anggota 
kelompok 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 


Lembar Penilaian Keterampilan : Bermain ayam elang 
~ Ceklis kriteria yang muncul 


58 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





~ Jika terlihat, skor = 1, belum terlihat, skor = 0 

~ Skor maksimal = skor terlihat X jumlah kriteria = 1X3 = 3 

~ Nilai okhir = Jumloh skoryangdlperoleh ,, ,05 ^ 

Skor maksimal 


No Nama Siswa Kekompakan Kehncahan Mempertahankan 

Anggota 

kelompok 

Nilai' Predikat 
akhir 

1. ... V V V 

2. 

3. Dst 

inn Sangat 

baik 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


(59 






Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi’ Dasar: 

3.2 iviengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehan- han' di rumah. 

4.2 Mencentakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehan-han' di' 
rumah. 


Bahasa Indonesta 





Kompetensi' Dasar: 

3.8 Mennci' ungkapan penyampaian 
tenma kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pembenan 
pujian, ajakan, pembentahuan, 
penntah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pembenan pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

_ ^^^ 


Matematika 


Kompetensi' Dasar: 

3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. 

4.5 Memprediksi' dan membuat pola 
bilangan yang berkaitan dengan 
kumpulan benda/gambar/ 
gerakan atau lainnya. 


60 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 

























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan hal- 
hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah 
dengan tepat. 

2. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan ungkapan tolong dan 
terima kasih dengan santun. 

3. Dengan mempraktikkan percakapan, siswa mampu menggunakan 
ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun dan percaya diri. 

4. Dengan mengamati kumpulan benda, siswa mampu menyusun baris 
bilangan berdasarkan pola tertentu dengan tepat. 

5. Dengan mengamati kumpulan benda, siswa mampu membuat pola 
bilangan dengan teliti. 

6. Dengan menyimak teks dan bercerita, siswa mampu mempraktikkan cara 
meminta izin orang tua jika hendak bermain di luar rumah dengan benar. 

Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Pensil, pensil warna, krayon, buku, penghapus atau penggaris. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan tepuk semangat. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, peduli, santun, dan 
percaya diri serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan pembelajaran 
hari ini. 

Kegiatan Inti 

• Siswa menyimak cerita guru tentang Dayu yang senang membantu ayah 
dan ibu di rumah. 



Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 




• Siswa difaslitasi untuk bertanya jawab tentang 
kegiatan yang bisa dilakukan dalam hubungan 
dengan orang tua di rumah. 


• Mintalah siswa secara berpasangan untuk 
mendiskusikan kegiatan tersebut. 


• Perwakilan siswa menceritakan di depan kelas. 


L 


Ayo Mengamatr 



• Ajaklah siswa menemukan aktivitas membantu 
orangtua yang pernah mereka lakukan dengan 
mengisi tabel 'Aku Senang Membantu Orang 
Tua', dengan memberikan tanda ceklis pada 
kolom sering, kadang-kadang, atau tidak 

pernah. 



srmoklah certto gurumu 

Doyti yrncing mrintKHtlu oycili tJcMi iIhi di runM^i 
Dayii mnnbontu ibii mmyntHi holncnon 
SeiMip hori libur, Doyu Juga memboritu menyKOlt 





Kcmihi pmli ^rnaiig mrinlHinlii circing liin 
Kegioton opo »aja yang sering komu lcicukon? 
Diskusikon dengon lemonmu. 



Subtema 2: Kegiotan Keluargaku 


59 


• Tanyakan kepada siswa, apakah ada kegiatan 
membantu orang tua yang biasa mereka 
lakukan, tetapi belum tercantum dalam tabel? 
Jika ada bantulah mengisi kolom yang masih 
kosong (.). 


• Mintalah perwakilan siswa untuk menceritakan 
tabelnya. 


Ayo Membaca Sl 



• Lanjutkan kegiatan dengan mengintormasikan 
bahwa Dayu senang membantu ibu memasak. 


• Bersama-sama membaca teks Memasak 
Bersama Keluarga. 

• Siswa difasilitasi untuk bertanya jawab teks 
tersebut. Guru dapat memberikan contoh 
pertanyaan. "Berapa banyaknya wortel yang 
dimiliki Ibu?" "Berapa banyaknya kentang?" 





Bocciiah dcngan nyaniiog. 

Memasak Bersama Keluarga 



hldci rtiioggu pogi 
Dciyu mcrribouEu Ibn mrmuscil. 
Kmi mcmasaK sop. 
tni rncrigarrtbil 5 warl^^l 
dan ^ k.crttang. 



AyiA mcnyiqp1ccin bw*. 
ndo 10 opcl (fcn S pisong, 


DnYU mrmhontii iNlclrtrt «/(#1. 
Doyu sonang belajor iTHmosak. 

IJoyu scrKinci imrlpli.i.jkon kcgrcitnn 
bersArta orortg lua. 



Dori boroon di oto5j 

lal.uk.ari tariya jowob bersoirta laoiuhimu. 



62 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 















R«*r»omo Irmon-trmnnmu 

Buoilah percokapan sepeiU dt bowoh inl 

(^«Alikicon di drpan krlo» 


Ayo Bermain Peran 



• Siswa menyimak percakapan Dayu dan Ibu 
dalam menggunakan kata tolong dan tenma 
kasih. 


• Siswa dibimbing guru untuk membuat contoh 
seperti percakapan di atas. Perwakilan siswa 
memeragakan di depan kelas. 



• Siswa menyimak percakapan Ayah dan Dayu 
tentang jumlah apel. 

• Siswa memperhatikan penjelasan guru untuk 
menghitung dan menuliskan banyak buah 
dan sayur, peralatan makan dan bumbu dapur 
dalam gambar. 

• Dari data tersebut, siswa diminta membuat 
baris bilangan yang memiliki pola tertentu. 




• Lanjutkan kegiatan untuk menguatkan 
pemahaman siswa tentang pola bilangan. 

• Siswa membentuk kelompok beranggotakan 4 
orang. 

• Pada setiap kelompok, siswa mengumpulkan alat 
tulis yang dimiliki, misalnya pensil, pensil warna 
atau krayon, buku, penghapus atau penggaris. 

• Mintalah siswa mengamati baris bilangan 1, 3, 
5,7. 

• Dari kumpulan alat tulis yang mereka miliki, 
minta siswa menyusunnya sesuai dengan pola 
bilangan tersebut. 

• Arahkan siswa menyusun alat tulis berdasarkan 
pola yang berbeda. Misalnya, 2,4, 6, 8 atau 1,4, 
7,10. 




Dayu tolong ambilkan wortel. 


Baik bu. Apakah wortelnya 
boleh Dayu cuci dulu? 



Terima kasih Dayu. Ibu senang 
Dayu selalu membantu Ibu. 
Dayu anakyang rajin. 


Sama-sama bu. 



Acnoti gombor <U bowoti im 

rulisloh bortyok soyur don buoh s«suol oombor. 



Buolloh boris blortoon scsuoi bonyok soyur 
don buoh. 

Susunloh doti bilongon yong krcil ktr bcsor 
DisKusikon dengon lcmormu. 

4 . 


B«rloiihlah bersomo 3 orong temonmu. 
Kumpulkon okit tuiismu. 

Gunokon pensil, pensil worno, otou kroyon. 
Cunnknn jugo buku, prngho(His, ntou ttrnggaris 



Amoti bons bilongon di bowoh >ni 
1 , 3 , 5 , 7 



SiiMm olnt liilis srs«ini pnln bilnngon trrsrbiit 
PrrhaiAon orohon gurumu. 

Bisokoh komu mrrtyusun akil tutis 
derrgan polo berbedo? 


• Benkan apresiasi' jika ada kelompok yang 
mampu menyusunnya. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


















Ayo Bermain Penan 


• Siswa menyimak contoh percakapan Dayu dan 
Ibu yang meminta izin ke luar rumah untuk 
bermain di rumah Siti. 

• Siswa diminta memeragakan percakapan 
tersebut. 



• Siswa diminta mencentakan pengalaman 
meminta izin sebelum bermain di luar rumah. 





BucHlkA percdtapon Siepec]■ dl bowdi Inl. 
Pi'-cfttiklc{m di (lcppri 'kclcB. 




Dayu tolong ambilkan wortel. 


Baik bu. Apakah wortelnya 
boleh Dayu cuci dulu? 



Terima kasih Dayu. Ibu senang 
Dayu selalu membantu Ibu. 
Dayu anakyang rajin. 



Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan materi yang disampaikan guru. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, peduli, santun dan 
percaya diri. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 


Penilaian Pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menyusun baris bilangan berdasarkan gambar 
~ Kentang, wortel, pisang dan apel. 

~ Centong, gelas, piring, sendok. 

~ Cabe, tomat, bawang putih dan bawang merah. 

(Latihan pada Ikon Ayo Mencoba pada buku siswa) 


64 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 








~ Jumlah jawaban benaryang diharapkan = 9 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 

~ Skor maksimal = 2 x 9 = 18 

~ Niloi okhir = Jumlahskoryongdiperoleh ,, ,50 ^ 

Skor maksimal 

3. Penilaian Keterampilan 

Pengamatan memeragakan ungkapan tolong dan terima kasih secara lisan 


No 

Kntena 

Terlihat (^) 

Belum terlihat (^) 

1 

Kekompakkan 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

2 

Ketepatan ungkapan 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

3 

Kelancaran dalam percakapan 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Pengamatan memeragakan ungkapan tolong dan terima kasih secara lisan 
~ Ceklis kriteria yang muncul 

~ Jika terlihat, skor = 1, belum terlihat, skor = 0 

~ Skor maksimal = skor terlihat X jumlah kriteria = 1X3 = 3 

- Niloi okhir = Jumloh skoryong diperoleh ,oo ^ 

Skor maksimal 


No 

Nama 

Siswa 

Kekompakan 

Ketepatan 

Ungkapan 

Kelancaran 

Percakapan 

Skor 

Predikat 

1. 

... 






2. 

... 






3. 

Dst 







Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


(65 




















Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

V_ J 


PJOK 


Kompetensi' Dasar: 



3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


SBdP 


Kompetensi' Dasar: 

3.3. Mengenal gerak anggota tubuh 
melalui tari. 

4.3. Memeragakan gerak anggota 
tubuh melalui tari. 


66 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan gerakan 
menirukan gerak kupu-kupu dengan benar. 

2. Melalui contoh yang diberikan guru, siswa mampu mempraktikkan 
gerakan menari menirukan kupu-kupu dengan percaya diri. 

3. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan gerakan 
berlari satu arah dengan benar. 

4. Dengan contoh yang diberikan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan 
gerakan berlari satu arah dengan percaya diri. 

5. Dengan melakukan gerakan berlari satu arah, siswa mampu 
mempraktikkan penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih dengan 
santun. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Bola. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yei kelas dan permainan gajah, semut. 
Prosedurnya : 

~ Jika guru mengucapkan gajah, siswa menjawab 'besar', diikuti 
dengan gerakan jari kanan yang menunjukkan sesuatu yang kecil 
(kebalikannya). 

~ Jika guru mengucapkan semut, siswa menjawab 'kecil', diikuti dengan 
gerakan kedua tangan (melingkar) menunjukkan sesuatu yang besar 
(kebalikannya). 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, peduli, dan 
santun dan percaya diri serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan 
pembelajaran hari ini. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 



Kegiatan Inti' 



• Siswa menyimak cerita guru tentang kegiatan 
berkebun keluarga Siti. Dayu membantu 
kegiatan Siti. 



• Jika ada siswa yang memiliki pengalaman 

berkebun bersama keluarga, mintalah bercerita 
di depan kelas. 



• Siswa menyimak cerita guru ketika Siti dan 
Dayu bermain menirukan gerakan kupu-kupu. 

• Siswa menyimak penjelasan dan contoh 
gerakan kupu-kupu. 

~ Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke 
bawah. 

~ Tirukan gerakan sayap kupu-kupu. 

~ Gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. 

~ Condongkan badan ke depan. 



c 


Denoorkon crrlla gurumu. 

Dciyu bfrtnaiti kf ruinali Siti 
Sitl sedortg beroda di kebun. 

Kebun Siii terletoli di yomping rumoh. 
Ayah Siti mrmbrrsihkan rumput. 

Ixj Siii memetik bunga. 

Siti srdong mrnyiram tanomon. 


Ada kupu-liupu di srkitor tanomon 
Wornanya bogus sekoii. 

CBE 

Ooyu memboniu Sili. 

Mrrrko sakng brkrrja soma 

Apoitah kamu prmoii brrkcbun brrsamo krluorga? 
ranomon opo soja yong odo? 

Cmtokon krpodo tmiaiiinu. 

Dertgorkon cento gurumu. 

Siti dan Doyu lihot kupu>kupu. 

Soyopoyo wnrno-worni 
Kupu-kupu trrbong kr sono krmori. 

Soyapnyo dikrpokkan 

Siti dnn Doyii mrnirukan gcrakan ki^ju-kupu 
Mrrrko srnortg srkoli 




~ Bergeraklah ke sana ke kemari. 


• Siswa melakukan gerakan menari menirukan 
gerakan kupu-kupu. 


• Siswa diingatkan untuk bersyukur kepada 
Tuhan atas karunia keindahan alam dan atas 
nikmat badan sehat. 




• Perwakilan siswa diminta menceritakan 

pengalaman menari menirukan gerakan kupu- 
kupu. 


68 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



















• Setelah kegiatan menan' menirukan gerakan 
kupu-kupu, siswa melakukan gerakan berlari' 
satu arah sambil bermain membawa bola 
dengan menggunakan ungkapan tolong dan 
terima kasih. 

• Siswa berdiri' dengan membentuk barisan dari' 
depan ke belakang. 

• Guru berdiri' dengan jarak kurang lebih 10 M. 
Sambil memegang bola. 

• Siswa menyimak kembali' penjelasan guru 
aturan gerakan lari satu arah, yaitu : 

~ posisi badan agak condong ke depan. 

~ pandangan mata ke depan. 

~ berlari dengan koordinasi gerakan tangan 
dan kaki yang sesuai. 

~ arah berlari lurus (tidak menyamping) 
menuju satu arah. 

• Siswa no 1 (paling depan), misalnya Dayu 
berlari satu arah menuju kepada guru. 

• Sampai di depan guru, guru memberikan bola 
kepada Dayu, sambil meminta Dayu mengantar 
bola kepada siswa nomor 2 yang sekarang ada 
di posisi nomor 1, misalnya Lani. 

• Skenario gerakan dan percakapannya sebagai 
berikut: 

~ Guru : Dayu, tolong antarkan bola ini ke Lani. 
~ Dayu : Baik Pak. 

~ Guru : Terima kasih Dayu. 

~ Dayu : Sama-sama Pak 



Lotkukan getakon mi;oir(jl(.an kupu-kupu. 



A^unkon krdua longon kr atc» dan kc bowoh 
rirukon grrokan soyop kupu-kupu. 

Grrrukkan krpcla kt; konuri cJun ktr kiri. 
Condongkon bodon kr d«pan. 

Uerortokloh ke sono kemori. 

tiuti instruksi don contoli gtirunui 



Apokoh komu srnong mcnori 
mrnirukon grrokan kupu-kupu7 
Ccritokon ke-podo temonmu. 


Dayu kembali berlari menuju Lani. 

~ Dayu : Lani, tolong kembalikan bola ini 

kepada Pak Guru. 

~ Lani : Baik Dayu 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 












~ Dayu : Terima kasih Lam' 

~ Lam' : Sama-sama Dayu. 

Dayu menuju posisi paling belakang. Lam' berlan' membawa bola kepada 
Pak Guru dan menyerahkannya. Setelah menerima bola, guru melakukan 
percakapan seperti' percakapan awal dengan Dayu. 

~ Guru : Lani, tolong antarkan bola i'm' ke Bem' (misal: Bem' siswa 
di' belakang Lam') 

~ Lani : Baik Pak. 

~ Guru : Terima kasih Lani. 

~ Lani : Sama-sama Pak. 

• Kegiatan dilakukan sampai semua siswa mendapat giliran berlari. 

• Perwakilan siswa diminta menceritakan pengalaman permainan tersebut. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi. 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan atas materi yang disampaikan. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, santun, dan percaya diri. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap: 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Menjelaskan prosedur gerakan berlari satu arah. 

(Untuk memudahkan pemahaman siswa, guru dapat membacakan soal 
dengan menggunakan bahasa dan penjelasan yang mudah dipahami). 


70 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 



Soal : 

Lingkarilah 4 ciri-cin' gerakan berlan' satu arah yang tepat. 

a. Posisi badan agak condong ke depan. 

b. Pandangan mata ke depan. 

c. Berlari dengan koordinasi gerakan tangan dan kaki yang sesuai. 

d. Arah berlari lurus (tidak menyamping) menuju satu arah. 

e. Arah berjalan lurus. 

Kunci jawaban : a, b, c, dan d. 

Banyaknya jawaban benar yang diharapkan = 4 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor =2 

~ Skor maksimal = 2x4 = 8 

- Niloi okhir = Jumlahskoryangdiperoleh ,oo ^ 

Skor maksimal 

3. Penilaian Keterampilan 

Pengamatan gerakan berlari satu arah 


No 

Kntena 

Terlihat 

Belum terlihat (^) 

1 

Kesesuaian gerakan kaki' dan tangan 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

2 

Ketepatan posisi' badan 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 

3 

Ketepatan arah (menuju satu arah) 

■ ■ ■ ■ 

■ ■ ■ ■ 


Lembar Penilaian Keterampilan: Pengamatan gerakan berlan' satu arah 

Ceklis kriteria yang muncul 

~ Jika terlihat, skor = 1, belum terlihat, skor = 0 

~ Skor maksimal = skor terlihat X jumlah kriteria = 1X3 = 3 

- Niloi okhir = Jumloh skoryong diperoleh ^ ,oo „ .... 

Skor maksimal 


No 

Nama Siswa 

Kesesuaian 
gerakan kaki' 
dan tangan 

Ketepatan 
posisi' badan 

Ketepatan 
arah (menuju 
satu arah) 

Nilai 

Akhir 

Predikat 

1. 

... 






2. 

... 






3. 

Dst 








Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 




















Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 




Matematika 


Kompetensi’ Dasar: 

3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. 

4.5 Memprediksi dan membuat pola 
bilangan yang berkaitan dengan 
kumpulan benda/gambar/ 
gerakan atau lainnya. 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
tenma kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
penntah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
tenma kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

_ ^^ J 


72 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

• Dengan mengamati dan melengkapi teks percakapan, siswa dapat 
menjelaskan pentingnya penggunaan ungkapan tolong dan tenma kasih 
dengan tepat. 

• Dengan memeragakan percakapan, siswa dapat menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan percaya diri. 

• Melalui permainan kartu bilangan, siswa dapat menyebutkan pola 
bilangan dengan tepat. 

• Melalui permainan kartu bilangan, siswa dapat menyusun pola bilangan 
dengan teliti. 

Alat dan Bahan Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Kartu bilangan 10 x 10 cm setiap kartu ditulis 1 bilangan, antara 1 sampai 
dengan 10, dibuat 2 set (double). Setiap kelompok akan menerima 2 set. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran : 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan Tepuk 1, 2, dan 3. 
Prosedurnya: 

~ Jika guru tepuk 1 (prok) siswa tepuk 3 (prok, prok, prok). 

~ Guru tepuk 2, siswa tepuk 2. 

~ Guru tepuk 3, siswa tepuk 1. 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan dan aktivitas 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, santun, percaya diri dan 
teliti, serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan pembelajaran hari ini. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


(2 



Kegiatan Inti' 



• Siswa membaca nyaring dan menyimak 

penjelasan guru tentang kegiatan Lani belajar 
didampingi orang tua. 


r 

I 

• Pasilitasi siswa untuk bertanya jawab tentang 
kegiatan belajaryang didampingi orang tua di 
rumah. 



• Perwakilan siswa menceritakan ke depan kelas. 


L 


Ayo Mengamoti' 



• Siswa menyimak cerita guru tentang Ayah Lani 
sedang duduk di ruang tamu dan merapikan 
buku serta alat tulis. 


• Siswa menuliskan banyaknya buku dan alat 
tulis dalam gambar. 

• Siswa difasilitasi menyusun dan melanjutkan 
baris bilangan yang 4 dan 5, yaitu bilangan 7, 
dan 9. 


• Siswa diminta melengkapi percakapan yang 
masih kosong dengan ungkapan tolong atau 
terima kasih. 

• Tekankan pentingnya keterampilan 
menggunakan ungkapan tolong dan terima 
kasih. 




• Guru menginformasikan, setelah belajar 

bilangan, ayah membantu Lani belajar bentuk 
segi empat, segitiga, dan lingkaran. 



BcKiokih dcngor nywlna. 

sore Ldiiii b<rdjijr'di runbh- 
Loni bclojor ditc<nani oyoh dan iImi. 





Stapovtinomcncmar,jmu bclojordi nimdh? 
Apo sbjo kbmo jKlbpart? 

Crritokon l:cfMxfo icm<ximi,i- 




AirMti pcrcahapan cti hnwMlt ini 

litikHitikdengan koto lolong otau lertmakosih. 
Kcliko oyoh scOono mrropikon pcroloton. 

Loni dolang don bemakopKokop dengon oyoh. 




Ayah punya 
permainan baru? 

Ada Lani. 

Ayah punya kartu bilangan. 

Ayah ... jelaskan 
cara bermainnya. 

Cara bermalnnya mudah. 
Susunlah bilangan 
berdasarkan pola tertentu. 
Perhatikan pola bilangan 
yang Ayah susun. 



Lani boleh 
mencobonya? 


Boleh Loni, silakon. f '’ 
Ayah senang 
Lani rajin belajar. 


# ^ 





... ayah 

sudah membantu Lani 
belajar bilangan. 

Setelah bcla^ bilongan, ayuh mcmbaotu Lani 
bckiior bcntuk scgi cinptJt^ scoiliga dan lingk.oran. 

Lengkopi gambcr' yOng hllong pOdo polo ■£ bowoh tnL 
K.cr]a.(ao sccoro mondlrf. 

1 . Riloi .goiitlMr scgi cmf>(i 1 


2 . FVi|n rjombor scgitiuo 


* 




__ 

... 

_' ,_ . 


S, Pc.ilri gnmb<ir irnokorcin 



Sama-sama Lani. 



74 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



































• Siswa menyimak penjelasan guru untuk 
melengkapi gambaryang hilang pada pola 
gambar segi empat, segitiga dan lingkaran. 

• Siswa bekerja secara mandiri. 

• Siswa menyimak penjelasan guru tentang 
permainan kartu bilangan. 

• Siswa dibagi dalam kelompok dengan 4-5 
anggota. Tekankan pentingnya kerja sama 
dalam kelompok. 

• Setiap kelompok menerima 2 set kartu bilangan. 

• Berikan waktu 10 menit. Mintalah kelompok 
untuk menyusun pola bilangan berdasarkan pola: 

~ gambarsegi empat: 1, 3, 5, 7 

~ gambar segitiga: 2, 4, 6, 8 

~ gambar lingkaran: 1, 4, 7,10 

• Arahkan siswa jika mengalami kesulitan. 

• Pasilitasi siswa agar bisa melanjutkan baris bilangan yang ke 5 dari pola 
bilangan tersebut 

• Beri apresiasi jika ada siswa yang mampu. 

• Perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Guru menyampaikan penguatan atas materi yang telah disampaikan . 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, santun, percaya diri, dan 
teliti. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 


Avo bmatlh h)tmt>dll. 

Kdmu trtriinairt kcrtu 
tSermoin SKato bwkclompcik. 

Seirbp heliiiinpcik 20 kuri-u laliiii^bri. 

Kdlibh sucli]lll i»«tĔiljkdpr pbla ^43mbHV cli dMS. 
ftmciiiii kembali. 

Ptitioliluin pcmjelasan gurtimu. 

5Ib.1]iiIi 1II kcHrccl MrMJili pulHlcJClintklr' 

emp<itv«ig hoinu lengt:.qpL 

1 

Su^unkHi s«^uaii pola goriibar 

2 . 

Susun jtHH!i srsiioi pala'ocimbcr irnc>tarcit!. 



Orangi Iiki rrwncer itokon pi^ngatorriHin 

brtoiicir di rviKih licijka motsih-cli bcmgku irlcaWj, 

cTiClHMI^iitgi kiSlcek. Oiaj iwnek. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


(2 





Penllalan Pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Melengkapi gambar yang hilang pada pola gambar segi empat, segitiga, 
dan lingkaran (Ikon Ayo Berlatih). 

Kunci Jawaban . 

~ Pola segi empat : siswa menggambar? segi empat. 

~ Pola segitiga : siswa menggambar 6 segitiga. 

~ Pola lingkaran : siswa menggambar 10 lingkaran. 

~ Banyaknya jawaban benaryang diharapkan = 3 jawaban. 

~ Jika jawaban benar, skor = 2 

~ Skor maksimal =2x3 = 6 

~ Nilai akhir = Jumlah skoryang d.peroleh ^ ^ 

Skor maksimal 


3. Penilaian Keterampilan 


Kntena 

Baiksekah' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Membuat pola 
bilangan dan' kartu 
(Ikon Ayo Berlatih) 

Memenuhi 4 
knteria (mampu 
membuat minimal 

3 pola bilangan, 
pola bilangan tepat, 
waktu penyelesaian 
tugas tepat, anggota 
kelompok terhhat 
bekerjasama) 

Memenuhi 

3 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 

2 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 1 
dan' 4 kntena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 
Membuat pola bilangan 


No 

Nama 

Siswa 

Menyusun 
minimal 3 
pola 

Pola 

bilangan 

yang 

disusun 

tepat 

Waktu 

penyelesaian 
tugas tepat 

Kerjasama 

kelompok 

Nilai 

Akhir 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








76 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 























Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.2 iviengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari- han' di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
dengan aturan yang berlaku 
dalam kehidupan sehari-han' di' 
rumah. 



Bahasa Indonesia 




Kompetensi’ Dasar: 

3.8 Mennci' ungkapan penyampaian 
tenma kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pembenan 
pujian, ajakan, pembentahuan, 
penntah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
tenma kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pembenan pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

'V_^^_y 


Matematrka 


Kompetensi’ Dasar: 

3.5 Mengenal pola bilangan yang 
berkaitan dengan kumpulan 
benda/gambar/gerakan atau 
lainnya. 

4.5 Memprediksi' dan membuat pola 
bilangan yang berkaitan dengan 
kumpulan benda/gambar/ 
gerakan atau lainnya. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


77 






















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati peragaan yang dilakukan guru, siswa mampu 
menggali' intormasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam 
hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. 

2. Dengan melengkapi percakapan, siswa mampu menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan percaya diri. 

3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menggunakan ungkapan 
tolong dan terima kasih dengan percaya diri. 

4. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan cara 
meminta izin kepada orang tua jika hendak bermain keluar rumah. 

5. Melalui permainan kartu bilangan, siswa mampu menyebutkan pola 
bilangan dengan teliti. 

6. Melalui permainan kartu bilangan, siswa mampu menyusun pola 
bilangan dengan teliti. 

Alat dan Bahan Pembelajaran 

• Buku pegangan siswa. 

• Pensil warna atau krayon warna merah, biru, hijau. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Kelas dibuka dengan salam, menanyakan kabar siswa, dan doa bersama. 

• Mengondisikan siswa dengan yel-yel kelas dan lagu Kalau Kau Suka Hati 

• Memeriksa kerapian pakaian dan kebersihan kelas. 

• Siswa menyimak arahan guru tentang sikap syukur, santun, percaya diri 
dan teliti, serta penjelasan tentang tujuan dan kegiatan pembelajaran 
hari ini. 


78 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



Kegiatan Inti' 


• Siswa mengamati gambar Udin dan keluarga 
sedang merapikan rumah. 

• Pasilitasi siswa yang lain untuk mengajukan 
pertanyaan terkait dengan cerita yang 
disampaikan. 

• Mintalah perwakilan siswa untuk menceritakan 
isi teks tersebut. 



CBSB 




AiTtnli onmimr di ntns 

CrTit(*anl(ti di <J«TJ(Kt t«'m(m-t«mKiinu. 


Udin don keluorga «edar^g merap«kon rumoh. 
Udin, kokiA, don oych sertan^ mrmbantu ibu. 
A|>ok<#i kamu senong membantu ibu di rumoh? 
Apak<A komu senonp membontu oyoh di rurrM^t? 
Apo 5010 pckcrioon yong komu lokukan^ 



• Siswa menyimak penjelasan guru bahwa ada 
berbagai aktivitas yang bisa dilakukan siswa 
yang berhubungan dengan orang tua di rumah. 

• Ingatkan siswa tentang berbagai kegiatan 
membantu orang tua di rumah yang telah 
dipelajari pada pembelajaran 3. 

• Guru memberikan contoh gerakan pantomim 
merapikan tempat tidur. 

• Siswa diminta menebak gerakan tersebut. 


«AWIJ.I.I.I..I.U 

Komu pa$ii meinbarttu cuadr runoh- 

Ada bcrmacom-mocom keaiatarr 
yOO^ biJO kOOtu Idtukon. 

5if‘riakl[3l'i sebucJh' ke^iotan. 
yong dipcrogdkrm a>i.irumu. 

Kic^gloton opakoli llu? 



LdkiAoii berkelarr^iok. 

Disku5ikon conloh kcgiatan: mcmbautu orano tuo. 
PcroijOkoa di depori kelas dea()or'.' pearn^a dir^. 
Mrrilotnh kclr.imjK.ik lurn incricbtak nyo 

aBiiimiin^t 

Ecn^ Edo. dun [>ay(i scncmg mcml&onlu 
pckcrioon di ruuiid'). 

[.crigkaiii pcrrokapou licrikut dcngw krilo trilrtog 

oiiou lerimo ka$ih. 



• Mintalah siswa membentuk kelompok, terdiri 
dari 5-6 siswa. 

• Setiap kelompok untuk menyiapkan satu 
gerakan pantomin tentang kegioton yang ada 
hubungonnyo dengon orang tua di rumah, 
misalnya: 

~ Bangun tidurdan merapikan tempat tidur. 

~ Menyapu halaman. 

• Setiap kelompok memeragakan di depan. 

• Kelompok lain menebak gerakan yang 
diperagakan. 

• Siswa menyimak penguatan yang disampaikan 
guru. (Guru dapat menambahan contoh-contoh 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


(2 


ue> 


















yang berhubungan dengan orang tua yang 
lebih luas). Misalnya sebagai berikut: 

~ Patuh terhadap orang tua. 


~ Menghormati orang tua. 

~ Mentaati perturan di rumah. 


~ Meminta ijin sebelum bermain ke rumah 
teman, dan sebagainya. 



• Siswa diminta mengamati 3 gambar Beni, 

Edo dan Dayu sedang membantu pekerjaan di 
rumah. 



Beni : Bolehkah Beni 

membantu menyapu 
halaman Bu? 

Ibu : Boleh. ... Beni. 
Beni : Sama-sama Bu. 



Ayah: Edo ... bersihkan 
jendela. 

Edo : BaikAyah. 

Ayah: ... Edo. 

Edo : Sama-sama Ayah. 



Dayu : Bolehkah Dayu membantu 
ibu mencuci piring? 

Ibu : Boleh. ... Dayu. 
Dayu: Sama-sama Bu. 


Ocnoortcan ccnbi gurumu. 


JHnri inino^, Utlii^ [ 3 :tM]i,£dD, 
dan Oayu rnennbartlu pc kctjaari' dt rumc^i. 
Sctelolli selcsal, nwteko akjon bermoln betsamo. 
Mereka akao betttitai'n di tuinati' Eda. 



• Siswo mengisi percakopon yang masih kosong 
dengan menggunakan ungkapan tolong atau 

terima kasih. 


V 


• Siswa menyimak cerita guru tentang kebiasaan 
baikyang dilakukan Udin dan teman-teman, 
yaitu meminta izin kepada orang tua ketika 
hendak bermain di luar rumah. 

• Mintalah siswa menceritakan kebiasaan minta 
izin sebelum bermain ke luar rumah yang biasa 
siswa lakukan. 



Sn^lljrn pctoi kc Hunrriimt#» 
Jiscrcko il«n 'kcpotr.ci ibu otOU OYOl!. 

PytTinotikioh hcKTiu minta uin 
keiiko □k'an twnnalo ke luar rumdi? 
Koponkolt krjodlinnr itiiT 
CcriliiAon didcpon kclns, 

j . war a HBTT? 




Cclp(fon tcm^on-tcmcin 
bermai n helcrcn^! d! holamon. 

mec.^icuno banyHSliAyc kelĔteng. 
Mcrchp bermpin dcntirrn gcmtnrp. 


Ecnokapi' gariTbaryaao Hilano podo pola 
di holoiiian bĔrihul.. 

Kcridkoo sccoro mandiri □'On (clili. 

GunOkon pensJlworno otau(kr^oikMT sesual wamo 
.gornbcroyci. 



Ayo Berlatih ^ 



• Siswa menyimak cerita guru tentang kegiatan 
bermain di rumah Edo. Mereka bermain kelereng. 

• Siswa bekerja secara mandiri untuk 
melengkapi pola gambar kelereng yang masih 
kosong. Gunakan pensil warna atau krayon 
sesuai warna kelereng. 

• Berikan waktu 20 menit untuk melengkapi 
gambardan menuliskan pola bilangan. 


1. Polo gambor kclerc-ng t?cfwar«a menoh. 




mm 


mm 

mm 



mm 





2. I^lo gamtKir kclerctig &efwan(Ki b.ru. 



ee 

ee 

e 

j.. 

ee 

»e 

ee 

ee 

»e 

e 

5. Polo tjambor kclercaa bcrwanna hijau. 

CC 

c 


ec 

ee 

ee 

e 

eoeeei 

eeeel 

1 1 

1 





80 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 

























~ Pola gambar kelereng merah = 4, 6 , 8 ,10 
~ Pola gambar kelereng biru = 2, 5, 8 ,11 
~ Pola gambar kelereng hijau = 3, 5, 7, 9 

• Perwakilan siswa mempresentasikan hasilnya. 

Kegiatan Penutup 

• Siswa bersama guru melakukan refleksi : 

~ Materi apa saja yang telah dipahami? 

~ Materi apa saja yang belum dipahami? 

~ Adakah hal-hal yang ingin diketahui oleh siswa lebih lanjut? 

~ Bagaimana perasaan selama pembelajaran berlangsung? 

• Siswa menyimak penguatan guru atas materi yang disampaikan. 

• Siswa diingatkan akan pentingnya sikap syukur, santun, percaya diri, dan 
teliti. 

• Bersama siswa, guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

• Guru menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan semangat siswa 
dalam belajar. 

• Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian, peralatan belajar, 
kebersihan kelas, yel-yel kelas dan doa bersama. 

Penilalan Pembelajaran. 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Melengkapi teks percakapan Beni dan Ibu, Ayah dan Edo, Dayu dan Ibu 
dengan menggunakan kata tolong atau terima kasih. (Ikon Ayo Mencoba) 


~ Banyaknya jawaban benaryang diharapkan = 4 jawaban. 
~ Jika jawaban benar, skor = 2 


Skormaksimal =2x4 = 8 

.... . ... Jumlah skor yang diperoleh 

Nilai akhir = x 100 = .... 

Skor maksimal 


Kunci jawaban: 

Percakapan Beni-lbu : terima kasih. 
Percakapan Ayah - Edo : tolong, terima kasih. 
Percakapan Dayu - Ibu : terima kasih. 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


(81 




3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baik sekali' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Membuat pola 
dan' kartu 
bilangan 

Memenuhi 4 kntena 
(mampu membuat 
minimal 3 pola bilangan, 
pola bilangan tepat, 
waktu penyelesaian 
tugas tepat, anggota 
kelompok terhhat bekerja 
sama) 

Memenuhi 

3 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 

2 dan' 4 
kntena 

Memenuhi 1 
dan' 4 kntena 


Lembar Penilaian Keterampilan : 

Membuat pola bilangan dan' kartu bilangan 


No 

Nama 

Siswa 

Menyusun 
minimal 3 
pola 

Pola 

bilangan 
yang disusun 
tepat 

Waktu 

penyelesaian 
tugas tepat 

Kerjasama 

kelompok 

Nilai 

Akhir 

Predikat 

1. 

... 







2. 

... 







3. 

Dst 








Kegiatan alternati'f (Pengayaan) 

• Menghafalkan 5 sila dalam Pancasila sekaligus menghafal lambangnya. 

• Mengamati kegiatan anggota keluarga selama 1 minggu, mencatatnya 
dan menceritakan di depan kelas. 

• Membuat alternatif percakapan dengan menggunakan kata tolong dan 
terima kasih. 

• Menyusun peraturan di rumah, selain peraturan pada saat makan. 

• Menyusun berbagai baris bilangan berdasarkan pola tertentu, untuk 
bilangan 1-30. 

• Melakukan gerakan menirukan gerakan hewan, selain menirukan gerakan 
ayam dan kupu-kupu. 

Remedial 

• Bagi siswa yang belum mampu menghafal bunyi sila pertama dan 
lambang sila pertama Pancasila, guru memberikan bimbingan secara 
individu. 


82 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



















• Bagi siswa yang belum mampu menyebutkan dan menyusun baris 
bilangan berdasarkan pola tertentu, guru melatih siswa dengan contoh- 
contoh yang lebih mudah (Misalnya diawali dengan baris bilangan 
dengan pola/selisih antar bilangan 2, 3, 4) 

• Bagi siswa yang belum mampu melakukan gerakan berlari satu arah, 
pada saat kegiatan pembelajaran PJOK selanjutnya, guru memberikan 
dampingan secara individu dan meminta siswa melakukan pengulangan. 

Refleksi' guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/lbu selama 
pembelajaran? 




- 

- ) 


• Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 



-^ 

l 

— j 


• Hal-hal apa saja yang menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang 
telah Bapak/lbu lakukan? 




l_ 

- ) 


• Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 




\ _ 

J 


Subtema 2: Kegiatan Keluargaku 


(83 



































Subtema 3 

Keluarga Besarku 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 


1.3 Menenma keberagaman 
karakteristik individu sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
di rumah. 

2.3 Menampilkan kebersamaan 
dalam keberagaman 
karaktenstik individu di rumah 

3.3 MengidentiTikasi 
keberagamankaratenstik 
individu di rumah. 

4.3 Mencentakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehidupan 
individu di rumah 


Bahasa Indonesia 


3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di' tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 

I_J 



Matematrka 




3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret 



4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret 


PJOK 


3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


SBdP 


3.1 Mengenal karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi 


84 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 

































Subtema 3 

Keluarga Besarku 

Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 


H KEGIATAN PEMBELAJARAN 

KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 

• Mengenal anggota keluarga besar 

• Mampu memperkenalkan keluarga besar. 

• Menggambar 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Anggota keluarga besar 

Keterampilan: 

• Membaca, menulis perkenalan dan 
menggambar keluarga. 

* Bermain tali karet 

• Berbicara di depan kelas memperkenalkan 

- ^ ] keluarga besar 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Silsilah keluarga 

Keterampilan: 

• Berbicara di depan kelas dan bermain 
karet 

• Bercenta pengalaman bersama keluarga 
besar 

• Menulis kata perkenalan 

J • Menggambar 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Kegiatan keluarga besar, mengukur 
panjang benda dengan alat dan satuan 
tidak baku 

Keterampilan: 

• Bercerita pengalaman bersama 
keluarga,belajar menuliskata perkenalan, 
mengukur benda dengan jengkal tangan, 
mencan' data dan menggambar keluarga 

• Melakukan permainan skiping atau lompat 

• Menulis kata perkenalan 

. y/ • Menggambar 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Kosakata perkenalan 

Keterampilan: 

• Bermain lompat karet, menulis kata 
perkenalan, dan menggambar keluarga 
besar 

• Silsilah keluarga besar 

• Membuat kalimat dan' kosakata keluarga 
besar 

V y • Membuat silsilah keluarga besar 

• Mengukur berat benda dengan alat dan 
satuan tidak baku 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• kosakata keluarga besardan silsilah 
keluarga besar 

Keterampilan: 

• Membuat kalimat, membuat silsilah 
keluarga besar dan mengukur berat benda 
dengan alat dan satuan tidak baku 

• Bermain peran 

• Mengukur benda tinggi dan pendek 

• Bercenta pengalaman dengan keluarga 

. J besar 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• panjang-pendek, tinggi' -rendah 
Keterampilan: 

• bermain peran, pengukuran panjang- 
pendek, tinggi-rendah dan bercenta 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


85 










Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi’ Dasar: 

3.3 iviengidentifikasi 
keberagamankarateristik 
individu di rumah. 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehidupan 
individu di rumah. 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di' tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 

V_ J 



SBdP 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Mengenal karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi 

4.1 Membuat karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi 


86 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati contoh guru membaca, siswa dapat membaca teks 
tentang keluarga besardengan lancar. 

2. Dengan mengamati gambardi buku siswa, siswa dapat memberikan 
tanggapan dengan menggunakan bahasa yang santun. 

3. Dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi anggota keluarga 
besardengan benar. 

4. Dengan membaca teks dan melihat gambar, siswa dapat memasangkan 
gambardan nama anggota keluarga besardengan benar. 

5. Dengan mengamati contoh, siswa dapat mengisi tabel daftar keluarga di 
rumah dengan benar. 

6. Dengan mengamat contoh, siswa dapat memperkenalkan anggota 
keluarganya di depan kelas dengan benardan jelas . 

7. Dengan mengamati contoh, siswa dapat mengisi kedudukan keluarga 
besar Udin dengan benar. 

8. Dengan mengamati contoh gambar siswa mampu mengidentifikasi 
karya dua dimensi, kemudian siswa dapat menyelesaikan gambardua 
dimensi dengan baik. 

9. Dengan menggambar di buku siswa, siswa mampu menentukan ide/ 
gagasan, tema, dan obyek untuk membuat karya dua dimensi dengan 
teknik menggambar yang benar. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Kartu kosakata bergambar ayah, ibu, nenek, kakek, paman dan bibi. 

• Contoh pohon keluarga. 

• Buku gambar. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agarsiap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan bermain tebak nama-nama benda. 



Subtema 3: Keluarga Besarku 




• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

Kegiatan Inti' 


L 


Ayo Mengamati' 



• Guru mengawali pembelajaran dengan 
membacakan teks pada buku siswa. 



Der^kCiciiltdrt cerild ^wtjntu 

Keluarga Bcsar Udin 

KcluwwJ Udia scdong bcrttumpui 
Ado aycm dan ibu. 

AJu cfaii iKrik. 

Adt? luAcck don rhcnck, 
pula p<imori don bitN. 

AiMAolr ktduUr^Hu ju^ iiuku berk[nrifM]l7' 
Mwi brTbogi reCiln drngcMi Irmnnidm ^triJ, 

• JtP-T < SH ■>* 


• Siswa diingatkan kembali mengenai anggota 
keluarga selain ayah, ibu, kakak, dan adik. 


• Siswa diminta mengamati gambaryang 
terdapat dalam buku siswa. 


• Siswa diajak berdiskusi mengenai isi gambar. 


• Siswa diminta memberikan tanggapan 
mengenai isi gambarsecara bergiliran. 


• Rangkum jawaban siswa dan ajak siswa untuk 
membuat kesimpulan dari gambaryang telah 
diamati. 

• Jika siswa sudah memperoleh kesimpulan bahwa 
topik diskusi adalah mengenai keluarga besar, 
maka tanyakan pada siswa, siapa saja keluarga 
yang dikenal selain ayah, ibu, atau adik. 



• Siswa berlatih memasangkan kosakata 
panggilan nama keluarga sesuai dengan 
keterangan teks sebelumnya 


c 



Posongkon gombor di bowoh ini 
dcngon nomo ponggilon kckiorga Udin 


Conloh 

Udin 


Ayoh LWin • 

Kukcrk Udin • 


Ncnck Udin • 


Pomon Udm • 


Ibu Udin • 




• Siswa diminta menceritakan anggota keluarga 
besarnya yang siswa ketahui. 


88 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 









• Setelah itu siswa diminta mengerjakan latihan 
di buku siswa, yaitu mengisi tabel panggilan 
untuk nenek dan kakek berdasarkan asal 
daerahnya. 



• Siswa diminta mengamati silsilah keluarga 
besar Udin. 



• Setelah mengamati silsilah keluarga besar 
Udin, kemudian siswa menulis jawaban latihan 
nama panggilan keluarga besar. 



• Siswa diminta mengamati gambar lukisan 
Udin. Kemudian diskusikan objek, warna, serta 
alat yang digunakan Udin untuk menggambar. 




Iniloh silsiloh keluorod besor Udin 

Kokrk Udin Krnek Udin 

dori ibu dori Riu 

(tomal> (Noni) 


Kakok Ibu Ibu Udin AdA 

Udin (Kmoil) (Potimo) perempuon ttJu 

udin (Aisyoh) 


Kokek uoin 

Nenek Udin 

dori Ayoh 

dort Ayal '1 

|Kn\rivih) 

(knos) 


Ayoh Udin 

Itihi 

Suomii bibl 

— (rok.Rohmoi) 

Udin doh 

Udin dori 


Avoh(Niiio) 

AyA (Rontu) 


Kokok Udin Udln Dito 

(Mutioro) 



biloh dcngon ponggllan yong trpot 
I. Ayoh dori ayoh otou ibu kitodiponggil 

2 Ibu dnri oyolt oioti ibu kito diponggil 

3. Adik loKi-lokj dori oyoh otou ibu diponggil... 

A. AtkA dori ponton otou bibi diponggil... 

Ceritokon pengokimnnmii di depon kelos 
podo soot berkuniung ke rumoh saudoramu 


Amnti gomhor lukisor Udin. Apoknh 
nomo ponggilon mereko dl 
krluarga? 

Apokoli pekerjoonnyo? 



• Setelah berdiskusi mengenai gambar lukisan 
Udin, Siswa diminta menggambar keluarganya 
masing-masing. 

• Siswa mengisi tabel mengenai gambar 
keluarganya yang berisi nama benda yang 
digambar, warna, dan alat yang digunakan. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti 
pembelajaran. 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


















• Sebagai penutup siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Penllalan Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 

Latihan tertulis (lembar kerja) memasangkan gambar dan nama anggota 
keluarga besar. 

Pasangkan gambar dibawah ini dengan nama panggilan keluarga Udin. 
Contoh: 

Udin 

Ayah Udin 
KakekUdin 
Nenek Udin 
Paman Udin 
Ibu Udin 
Bibi Udin 

Skor maksimal 100 
Skor tiap soal: 20 
20 X 6/1,2 =100 

Menulis nama panggilan keluarga berdasarkan gambar silsilah keluarga 

Udin di buku siswa 

Contoh: 

Adikdari ibu dipanggil .... 

Jawabannya Bibi 

Ayah dari ayah atau ibu kita dipanggil kakek. 

Ibu dari ayah atau ibu kita dipanggil nenek. 

Adik laki-laki dari ayah atau ibu dipanggil paman. 

Anak dari paman atau bibi dipanggil sepupu. 

Skor maksimal: 100 
Skor tiap nomer : 50 
50 X 4 /2= 100 




90 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



3. Penilaian Keterampilan 

Unjuk kerja memberikan tanggapan berdasarkan gambar 


Aspek 

Baiksekah' 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Kemampuan 

membenkan 

tanggapan 

• Tanggapan siswa 
sesuai' dengan 
fakta yang ada di' 
gambar 

• Siswa 
menambahkan 
i'nformas i'di' luar 
gambar 

Tanggapan 
siswa sesuai' 
dengan fakta 
yang ada 
di' gambar 

Tanggapan 
siswa tidak 
sesuai' 

dengan fakta 
yang ada di' 
gambar 

Belum mampu 

membenkan 

tanggapan 

Kepercayaan 
di'n' dalam 
membenkan 
tanggapan 

Tidak terhhat ragu- 
ragu 

Terhhat ragu 
-ragu 

Memerlukan 

bantuan 

guru 

Belum 

menunjukkan 

kepercayaan 

diri' 


Unjuk Kerja membuat lukisan 


Aspek 

Baik sekah' 

4 

Bai'k 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Kemampuan 

menggambar 

• Gambarsiswa 
memhhki' 
komposisi' gans 
dan bidang 
yang baik 

• Siswa mampu 
menggambar 
dengan rapi' 

• Gambarsiswa 
memiihki' 
komposisi' 
gans dan 
bidang yang 
baik cukup 
baik 

• Siswa mampu 
menggambar 
dengan rapi' 

• Siswa 
mampu 
menggambar 
dengan tidak 
rapi' 

Belum mampu 
menggambar 

Kemampuan 

mewarnai' 

Komposisi' warna 
bergradasi' 

Komposisi' warna 
sudah banyak 

Sedikit warna 

Belum 

dibenkan 

warna 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


91 





Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 



Kompetensi' Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 


PJOK 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


92 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melihat contoh dan' guru, siswa dapat bermain loncat tali dengan 
baik sehingga siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan melompat 
satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan 
dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. 

2. Dengan bermain lompat tali siswa mampu menjelaskan prosedur gerakan 
melompat satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan/atau 
tradisional dengar benar. 

3. Dengan memperkenalkan keluarganya menggunakan pohon silsilah 
keluarga, siswa dapat memperkenalkan anggota keluarga besarnya 
dengan kosakata yang baikdan benar. 

4. Dengan memperkenalkan keluarganya menggunakan pohon silsilah 
keluarga, siswa mampu memperkenalkan anggota keluarga besarsecara 
tertulis dari gambar/foto anggota keluarga yang ditempel pada buku 
siswa, serta mampu memperkenalkan anggota keluarga besar secara 
tertulis dari gambar/foto anggota keluarga yang ditempel pada buku 
siswa dengan baikdan benar. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Pohon keluarga besar 

• Buku siswa 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agarsiap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi mengenai cerita lucu yang dikaitkan dengan 
pelajaran. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 


belajar. 



Subtema 3: Keluarga Besarku 



Kegiatan Inti' 



• Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa 
mengamati gambarpada buku siswa mengenai 
gerakan melompat pada permainan tali' karet. 

• Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk 
menanyakan hal-hal yang ingin diketahui 
berdasarkan gambaryang diamati. 



• Setelah siswa bertanya, guru mengajak siswa 
keluarkelas menuju lapangan. 

• Siswa menyimak penjelasan guru bagaimana 
permainan lompat tali. Sebelum memulai latihan, 
siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Masing-masing kelompok memiliki satu tali 
karet. Dalam satu kelompok, ada dua orang 
siswa memegang tali karet. Jika ada siswa yang 
loncat terkena tali karet maka yang bersangkutan 
akan gantian jaga memegang karet 


Ayo biid [nfi[icabd btnndiA Ibinpod tbli. 


c 



lo4i kanrl. 



t, Pilih (Juci ycing ■brrnigas mcmcijpng tcicrt 




• Setelah berolah raga, siswa diminta kembali ke 
kelas kemudian diminta menceritakan silsilah 
keluarga besaryang telah dibuatnya di depan 
kelas. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti 
pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan 
refleksi kegiatan yang sudah mereka lakukan 
sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 



Mohrh Inpntkoh sJlsJlcih kM-lLior^oa 
vxp>g HKJah kvnu buacT 

itbkHlit !Sil$ildK kcluotobuiu. 

Ccf itcikon cl I cSepan Eeman-tcmanmct. 



□ran^ tuadon si^wa nKcnbuai tali karcl unti* 
kcgiciton lompal tali. eohan yang d^unohon odolah 
korcE cjrking yancnlipiilin: mcmcinijpng. 



94 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 









Penilaian Pembelajaran 


1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 

Tes lisan tentang bagaimana memperkenalkan keluarganya di depan kelas. 

3. Penilaian Keterampilan 

• Melakukan gerakan loncat pada permaianan lompat tali 


• Menceritakan silsilah keluarganya 


Kntena 

Baiksekah' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Melakukan gerakan 
lompat tah' 

Melakukan dengan 
awalan yang baik 
dan loncat tinggi' 

Melakukan 
awalan tidak 
terlalu jauh 
tah' bisa 
dilewati' 

Melakukan 
awalan tapi' 
tersangkut 
tah' 

Tidak ada 
awalan dan 
tersangkut 
tah' 

Mencentakan 
silsilah keluarga 

Sesuai' dengan 
lancar, intonasi' ada 
dan menggunakan 
kosakata perkenalan 
dengan baik, beralur 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi 1 
kntena 

Belum 

mampu 


Lembar Penilaian Keterampilan 
Melakukan gerakan lompat tali 


No 

Nama 

Siswa 

Melakukan 
dengan 
awalan 
yang baik 
dan loncat 
tinggi' 

Melakukan 

awalan 

tidak 

terlalu jauh 
tah' bisa 
dilewati' 

Melakukan 

awalan 

tidak 

terlalu jauh 

tersangkut 

tah' 

Melakukan 

awalan 

tapi' 

tersangkut 

tah' 

Tidak 

ada 

awalan 

dan 

tersang- 
kut tah' 

Predikat 

1. 

... 






Baik 

sekah' 

2. 

... 






Baik 

3. 

Dst 








Subtema 3: Keluarga Besarku 


95 




















Menceritakan silsilah keluarga 


No 

Nama Siswa 

Ada 

kosakata 

perkenalan 

lancar 

Menggunakan 
intonasi' yang 
benar 

Ada 

alurnya 

Predikat 

1. 

... 





Baik 

sekali' 

2. 

... 

- 




Baik 

3. 

Dst 

- 

- 

- 


Kurang 


96 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 









Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 


3.3 iviengidentifikasi 
keberagamankarateristik 
individu di rumah. 

4.3 Mencentakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehidupan 
individu di rumah. 



Matematika 


Kompetensi’ Dasar: 





V, 


3.9 


4.9 


Mennci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 



3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret 


4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


97 




























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks mengenai keluarga besar, siswa dapat 
menceritakan kegiatan bersama keluarga besarnya serta mampu 
menunjukkan penggunaan kosakata ungkapan perkenalan keluarga besar 
dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. 

2. Dengan memilih kata yang tepat, siswa dapat menggunakan kosakata 
perkenalan dengan baik serta memperkenalkan anggota keluarga besar 
secara tertulis dari gambar/foto anggota keluarga besaryang ditempel 
pada buku siswa dengan benar. 

3. Dengan memperhatikan contoh, siswa dapat mengukur panjang benda 
dengan alat ukur tidak baku, seperti menggunakan jengkal tangan 
dengan baik. 

4. Dengan memperhatikan contoh, siswa dapat mengenal panjang suatu 
benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. 

5. Dengan mengamati teks, siswa dapat melakukan pendataan kepada 
kedudukan keluarga besarnya dengan baik. 

6. Dengan mengamati teks, siswa dapat menceritakan pengalaman 
mendata anggota keluarga di rumah berdasarkan kedudukannya. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa. 

• Tabel nilai pengukuran panjang. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agarsiap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan bernyanyi bersama. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 


98 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 





Kegiatan Inti' 



• Siswa mengamati gambardi buku siswa serta 
membaca teks. 

• Siswa diingatkan kembali bahwa kakek dan 
nenekjuga merupakan keluarga besarkita. 
Usia mereka lebih tua dibandingkan dengan 
ayah dan ibu juga anak-anak sekalian. Kita 
harus selalu menghormati kakek dan nenek 
kita. 

• Siswa membandingkan siapa yang lebih tua 
dan yang lebih muda antara kakek dan ayah, 
nenek dan ibu serta kakak dan adik. 

• Siswa mengamati gambardan berdiskusi 
mengenal isi gambardan tanyakan pada 
mereka apakah siswa pernah mengalami 
hal yang sama seperti yang terdapat pada 
gambar? 

• Minta siswa untuk menceritakan pengalaman 
menarik mereka saat berkumpul bersama 
keluarga besar. 

• Sampaikan pada siswa berkunjung ke rumah 
nenek atau kakek sangatlah menyenangkan. 

• Ajak siswa belatih membandingkan usia 
anggota keluarga besar. 



BerkLtmpul Bersama Keluacgo Besar 


IJdin roiin rnrn^np^ngi kcikci n^inck. 
Udin b?i‘Ui'i^ l)t:Auit9|?ur krluHJr'^ 

k don suddh tua. 

LJ(li[) iiH^yirryitpjgt Knlcpk irrun lilpripk 

U Jicl brrsyukui' htpbd J Tuh JiJ. 

Udin mcmiliKi' k^ejuar^a b^saryoog solir^ 



• Siswa diminta untuk menceritakan 

pengalaman berkumpul dengan keluarga 
besarnya, dengan menjawab pertanyaan pada 
buku siswa. 

~ Pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga 
besarmu? 

~ Kapankah itu? 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


99 









Apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul 
bersama keluarga besarmu? 


Ayo Berlatih ^ 



• Siswa memilih mana kosakata perkenalan yang 
benaryang telah disediakan pilihannya di buku 
siswa. Siswa dapat melihat contoh bagaimana 
Udin memperkenalkan Ayahnya di buku siswa. 


L 


Ayo Mengamatr' 



• Siswa membaca teks dan menyimak gambar 
di buku siswa mengenai' kegiatan Udin yang 
sedang mengukur panjang. 

• Di buku siswa dituliskan Udin mengukur 
tali karet dengan tangannya. Guru bertanya 
kepada siswa, apakah jengkal tangan bisa 
digunakan untuk mengukur panjang benda? 



• Setelah bertanya kepada siswa, guru meminta 
siswa untuk berdiskusi untuk mengetahui 
bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk 
mengukur panjang. 



• Siwa mengukur panjang benda di sekitar kelas 
dengan alat ukur tidak baku (jengkal tangan) 

• Setelah mengukur benda di sekitar kelas, 
siswa diminta mengisi tabel hasil pengukuran 
panjang benda, kemudian berdiskusi untuk 
menjawab pertanyaan dibawahnya. 



Udln sedang bcdkan^g ke rumoh kaldeknYa. 
Dj rymf#T KakrknyK? irbwb lfJi 


UJIn ingin iohu benspa panjan^r^a. 



lAJIn men^ukiur tnll Itnr^t 
denpon jengKal tanponrTYt). 


Angpolci lubtih bistnJiguncjktin 
untLik {rKngnikiii' pdnjnng riuaEu bendn. 



Dlskusikon dcngan lemanmu 

scli«n ^nqikol langan. bogmn tubuh mona vwg 

ttiia dinjunnkgn 

uiELik mengukuT pdiTjung benda. 



1 . 

2 . 

5. 



ukurtdT bendn-bcnda yang nda dl kclosmu. 

I, CimtAnri ir-ngkjcil (itituk mcnguki.Jf nvm 


r*> 

Nnmci twndd 

Plcinjciiuj bcndu 

dararn jcngkol 

1 

p«nsil 

1 jtngkdl Inngnn 

2 



5 






S 



e. 





100 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





















• Siswa menyimak teks mengenai Beni mendata anggota keluarga dengan 
cara mewawancara Kakeknya. 


r 

\ 

• Siswa kemudian bercerita didepan kelas mengenai pengalaman bertanya 
kepada anggota keluarga besarnya dalam rangka mengumpulkan data 
kedudukan keluarga. 

Kegiatan Penutup : 

• Guru dan siswa melakukan review atau kesimpulan pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 



Penilaian Pembelajaran: 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Latihan tertulis pada buku siswa disesuaikan dengan hasil kerja sama 
kelompok. 

3. Penilaian Keterampilan 


Aspek 

Baiksekali 

4 

Baik 

3 

Cukup 

2 

Perlu 

Pendampingan 

1 

Melakukan cerita 
pengalaman 
mendata anggota 
keluarga besar. 

Kalimat yang 
diucapkan lancar, 
intonasinya tepat, 
alur percakapan 
runut, percaya di'n. 

Hanya 

memenuhi 

3 kritena 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi 1 
knteria 

Menggukur benda- 
benda dengan 
jengkal tangan. 

Adanya kerja sama 
yang baik dengan 
teman, benda yang 
diukur lebih banyak 
dan 10, tepat waktu 
dan laporannya rapi. 

Hanya 

memenuhi 

3 kritena 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Hanya 
memehuni' 1 
kntena 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


(101 






Pormat Penilaian Keterampilan 

Melakukan cerita pengalaman mendata anggota keluarga (wawancara) 




Kntena 


No 

Nama Siswa 

Kalimat 

yang 

diucapkan 

lancar 

Intonasinya 

tepat 

Alur 

percakapan 

runut 

Percaya 

di'n' 

Predikat 

1. 

... 

- 


- 

- 

Kurang 

2. 

... 





Baik 

3. 

Dst 







Mengukur benda-benda dengan jengkal tangan (alat ukur dan satuan tidak 
baku) 




Kntena 


No 

Nama Siswa 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan, 

Semua dalam 
kelompok 
siswa bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan, dan 
sebagian 
siswa dalam 
kelompok 
yang bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan dan 
hanya dua 
orang yang 
bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan dan 
hanya satu 
orang yang 
bekerja 

Predikat 

1. 

... 

- 


- 

- 

Kurang 

2. 

... 




- 

Baik 

3. 

Dst 




102 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 





Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 



PJOK 


3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 

V_ J 


SBdP 


Kompetensi' Dasar: 

3.1 Mengenal karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi. 

4.1 Membuat karya ekspresi dua 
dan tiga dimensi. 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


103 





















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan melakukan lompat kelompok, siswa mampu menjelaskan 
prosedur gerakan melompat satu arah dengan benar. 

2. Dengan melakukan lompat kelompok, siswa mampu mempraktikkan 
prosedur gerakan melompat satu arah dengan konsep tubuh, ruang, 
usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana 
atau tradisional dengan benar. 

3. Dengan memasangkan kosakata perkenalan, siswa akan mampu 
menggunakan kalimat perkenalan yang benar. 

4. Dengan mengisi kata perkenalan yang tepat pada latihan di buku siswa, 
siswa akan mampu menunjukkan penggunaan kosakata perkenalan dan 
ungkapan dalam suatu kalimat dengan tepat. 

5. Dengan memilih gambar alat-alat menggambar yang benar, siswa 
mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan membuat 
gambar ekspresi dengan baik. 

6. Dengan memilih gambar alat-alat menggambar yang benar, siswa 
menyiapkan alat dan bahan untuk membuat karya gambar ekspresi. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Foto kakek dan nenek siswa yang diminta dibawa sebelum hari kegiatan 
pembelajaran berlangsung. 

• Buku gambar. 

Langkah-Iangkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengkondisikan kelas agar siap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan melakukan permainan tebak-tebakan. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 

• Setelah itu guru membawa siswa ke halaman sekolah/lapangan olahraga. 


104 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



Kegiatan Inti' 



• Siswa berkelompok dan masing-masing 
kelompok terdiri dan' lima orang siswa. 

• Setiap anggota kelompok memegang pundak 
temannya. 

• Tiap kelompok lompat sesuai perintah gurunya. 

• Kelompok yang salah lompat adalah kelompok 
yang kalah. 



Kctjtolcm yi{»nq Nsdlcitin Ipkykcin 

k£likd bersdmd heluor^ 

adcitdi bermam lompcit helompclt. yuk. kila Irbal 

Uctin-dan kcluonja bcsornya 

bctmoiri lcMTiprtl' kiclrtmpiTk, 


Udin iHrk^lompok: deiigcin pcimcin. biiblrdcin 
sepupunyo 



• Guru dapat memberikan perintah yang 

berlawanan. Contoh siswa harus loncat ke kiri 
ketika perintahnya ke kanan. 







Ayo Mengamatr 


• Setelah berolahraga, siswa kembali ke kelas 
dan diminta mengamati teks di buku siswa 
mengenai Siti yang bertemu neneknya. 



AyOh Udiil. ibu UiJin. Meiiek. Lklin, sectd kukiA Udin 
di kclompcik kiln. 

Tidp dnggciiirt kelciihpcik mĔmegdm^ puAdcik 
ismoonya 

Tiop hclortHKiik lompal srsucji perintoh. 

KiOhek udin yrtiig mĔmboc.ikcih pĔirmEohnyoL 


Mnri krtn hrrrnHiiri M^iJtrti kt^lunrcjc» LJrlirt 
ol □cngnrkon cipd ynng dlsompatkon gurumu 

b. BudEloli kiĔ-lompok terdiri dtMi 5 ordhgL 

c. Tiijp nnggrilci hclompoik mentpganp pundah 
lomannya 

d. Tih>p hclcimpcjk iHMnpdl sc^jucir ptirintcih gucuityd. 


e. K.elcicnpol( yong solon lanpal odaloh kelompok 
ymrig koloh 


mmm 



BhscciIciH dengtin itYCMing 


Kdhek dait htth£ik 5 i 1 i 
b^rmul dtMr JChiO. 
McTH^krt linggcJ 
di sebubh tlOiCI 
yong indoH. 






• Kegiatan dimulai dengan guru bertanya 
kepada siswa mengenai' nama panggilan 
anggota keluarga besarnya. 

• Kemudian, siswa menuliskan nama pangilan 
untuk paman dan bibi di tabel yang sudah 
disiapkan di buku siswa. 



• Guru bertanya bagaimana caranya siswa 
memperkenalkan anggota keluarganya. 

• Siswa kemudian mengisi kosakata perkenalan 
di buku siswa. 


A|>i3l(dli kcimij bnlemu 
dertgon hokeh ddo nertekmu'? 

□i ■naiidkdh mMdkd tmggciC? 

AfM]ltah hcBTiu me-nymtingi mepeka? 
Ceritj*rtrt cTi chtpon hcrrtj, 


#.W8l;ffiBnil 



TCilytAdil kiriMldd tirripUt ■errtcBlittU. 

A|>a sebuton poman doo bibi cir docrohnyrt? 



Mhmihi Trmon 

Ajrtl 

rrtogailpn 

Mrt 

dcierdh 

Prtmrtn 

B\b< 




































Subtema 3: Keluarga Besarku 




























• Guru meminta siswa mengamati teks mengenai kegiatan Udin yang akan 
menggambar foto keluarga besarnya. 

• Siswa diminta mengidentifikasikan alat-alat untuk menggambar. 

• Setelah tahu alat apa yang bisa digunakan untuk menggambar, siswa 
menggambar keluarga besarnya pada tempat yang sudah disediakan di 
buku siswa. 

Kegiatan Penutup 

• Setelah menggambar, guru dan siswa melakukan rei//ei/i/atau kesimpulan 
pembelajaran. 

• Setelah selesai menulis, guru meminta siswa melakukan refleksi kegiatan 
hari ini. 

• Kegiatan ditutup dengan doa bersama. 


Penllaian Pembelajaran: 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 
Kunci Jawaban dan skor. 


Pilih kata yang tepat di dalam kotak di bawah ini, 
^ 1. Ini adalah Bapak Rahmat, ...Ayah... saya. 

© 2. ...Paman... saya adalah Guru. 

^ 3. ...Sepupu... saya bernama Dita. 

^ 4. ...Bibi... saya bernama Aisyah. 


5. ...Kakek... saya bernama Jamal 



Bibi' 


Kakek 


Sepupu Ayah 


Paman 


Total Skor: 100 

Skor tiap soal 20 ► 20 x 5 = 100 


106 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 






3. Penilaian Keterampilan 


Membuat gambar keluarga besar 


Kntena 

Baiksekali' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Kemampuan 

• Gambarsiswa 

• Gambar 

• Siswa 

Belum 

menggambar. 

memihki' 

siswa 

menggambar 

mampu 


komposisi' gans 
dan bidang 
yang baik. 

• Siswa mampu 
menggambar 
dengan rapi'. 

memihki' 
komposisi' 
gans dan 
bidang yang 
baik cukup 
baik. 

• Siswa 
mampu 
menggambar 
dengan rapi'. 

dengan tidak 
rapi'. 

menggambar. 

Kemampuan 

Komposisi' warna 

Komposisi' 

Sedikit warna. 

Belum 

mewarnai. 

bergradasi'. 

warna sudah 
banyak 


dibenkan 

warna. 


Subtema 3: Keluarga Besarku 




Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 



Matematika 


Kompetensi’ Dasar: 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


108 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan kosakata yang 
berhubungan dengan anggota keluarga besardengan benar. 

2. Dengan membaca teks, siswa dapat mempraktikkan cara 
memperkenalkan anggota keluarga besar dari gambar/foto yang dibawa 
siswa secara lisan dengan benar. 

3. Dengan melakukan pengukuran panjang pada benda-benda di sekitar 
kelas, siswa mampu mengenal panjang suatu benda melalui kalimat 
sehari-hari dengan baik. 

4. Dengan melakukan pengukuran berat pada benda-benda di sekitar kelas 
dengan alat dan satuan tidak baku siswa mampu mengetahui berat 
benda dan mengukur benda dengan alat dan satuan tidak baku dengan 
baik. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku teks. 

• Alat ukur panjang sederhana. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agarsiap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan bernyanyi bersama-sama. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 

• Siswa menyimak penjelasan tentang tujuan dan kegiatan belajaryang 
akan dilakukan hari ini. 



Subtema 3: Keluarga Besarku 



Kegiatan Inti' 


i 


Ayo Mengamati' 



• Siswa diminta mengamati teks di buku 
siswa, kemudian menceritakan mengenai 
pengalamannya bermain dengan saudaranya. 

• Kemudian, siswa diminta menceritakan 
mengenai pengalamannya bermain dengan 
saudaranya. 




hriatna rrang gtnrbird. 
Hoti llado 

Wdou plllhon keimi kodong IKrbecIa. 
Dcnoan bc^boai odokKcwo 


• Kegiatan mengukur panjang benda dengan 
alat sederhana dengan satuan tidak baku. 

• Siswa diminta berkelompok dan membuat alat 
ukur panjang yang dicontohkan di buku siswa. 

• Alat ukur adalah benda yang tidak asing di 
sekitarsiswa dengan panjang yang sama, 
contohnya korek api. Jika siswa mempunyai 
alat yang lain dipersilakan. 

• Siswa mengukur benda-benda di sekitar kelas 
dengan alat ukur panjang sederhana tidak 
baku, kemudian menuliskan hasilnya di tabel 
yang disediakan di buku siswa. 

Kegiatan Penutup 

• Guru dan siswa melakukan reWewatau 
kesimpulan pembelajaran. 


Ccntoluin tciiitnng saidnro ^pupumu 
opo kc^lotan dlsukdnva 
serla pctTTiaman Yanq komu nuiiAon 
beirspmg snudo^o scpupumu- 
/Ipokdlt komu seciung bemnain 
bersiowna soudoru sepupumu? 


Loni dan odiknya sedarm nien^ultur ponjorrg bcnda. 
Aial vt3no druunokan odckUi harch opi. 

Koroh dupdii diourMkon untuk rnengukur 
ponlanij bcnda. 




• Sebelum pelajaran ditutup, guru meminta 
siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini. 


• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 


Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat 
pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 
Tes tertulis. 


no 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 








3. Penilaian Keterampilan 


Kntena 

Baik sekali' 
Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Bercenta mengenai' 
pengalaman 
bermain dengan 
saudaranya 

Kalimat yang 
diucapkan lancar, 
intonasinya tepat, 
alur percakapan 
runut, percaya di'n' 

Hanya 

memenuhi 3 
kntena 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi 1 
kntena 

Mengukur panjang 
benda dengan alat 
tidak baku 

Mengukur panjang 
dengan alat 
yang tidak baku 
dan dikerjakan 
oleh semua 
siswa di' dalam 
kelompoknya 

Mengukur 
benda dengan 
alat yang 
tidak baku 
dan sebagian 
siswa dalam 
kelompok 
yang bekerja 

Mengukur 
benda dengan 
alat yang 
tidak baku 
dan hanya 
dua orang 
yang bekerja 

Mengukur 
benda 
dengan alat 
yang tidak 
baku dan 
hanya satu 
orang yang 
bekerja 


Bercerita 


Kntena 


No 

Nama Siswa 

Pertanyaan- 

pertanyaan 

sesuai' 

konteks. 

kahmat 

pertanyaan 

sesuai' 

kaidah SPOK, 

penyam- 
paian hasi'1 
wawancara 

lancar 

Mengguna- 
kan bahasa 
yang 

santun 

Predikat 

1. 

... 



V 


Baik 

sekah' 

2. 

... 



V 

- 

Baik 

3. 

Dst 



V 


Baik 


Menulis cerita sesuai ilustrasi yang diberikan 


Kritena 


No 

Nama Siswa 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan, 

Semua dalam 
kelompok 
siswa bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan, 
sebagian 
siswa dalam 
kelompok 
yang bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan dan 
hanya dua 
orang yang 
bekerja 

Mengguna- 
kan jengkal 
tangan dan 
hanya satu 
orang yang 
bekerja 

Predikat 

1. 

... 





Baik 

sekah' 

2. 

... 





Baik 

3. 

Dst 

- 




Baik 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


111 







































Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.3 iviengidentifikasi 
keberagamankarateristik 
individu di rumah. 

4.3 Menceritakan pengalaman 
kebersamaan dalam 
keberagaman kehidupan 
individu di rumah. 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 

3.9 Merinci kosakata dan ungkapan 
perkenalan diri, keluarga, 

dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara lisan dan tulis 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah . 

4.9 Menggunakan kosakata dan 
ungkapan yang tepat untuk 
perkenalan diri, keluarga, 
dan orang-orang di tempat 
tinggalnya secara sederhana 
dalam bentuk lisan dan tulis. 

V_ J 



Matematika 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


112 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






















Uraian Kegiatan Pembelajaran 


Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar dan contoh dari guru, siswa dapat 
memperkenalkan saudaranya dan bercerita pengalaman bermain dengan 
saudaranya dengan baikdan benar. 

2. Dengan melakukan bermain peran keluarga, siswa dapat memahami 
kedudukan keluarga dengan benar. 

3. Dengan menyimak gambar, siswa dapat mengetahui mana yang tinggi, 
rendah, panjang dan pendekdengan baik. 

4. Dengan mengerjakan latihan di buku siswa, siswa mampu melakukan 
kegiatan mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku 
dengan tepat. 

5. Dengan menyimak gambar, siswa dapat bercerita pengalamannya 
beribadah bersama keluarga dengan baik. 

6. Dengan menyimak gambar dan menjawab pertanyaan di buku siswa 
mengenai pengalaman beribadah dengan anggota keluarganya, 
siswa mampu menyebutkan kedudukan angota keluarga berdasarkan 
kedudukannya dengan baik. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku teks 

• Foto keluarga besar 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan bercerita. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 


belajar. 


Subtema 3: Keluarga Besarku 




Ayo Bermain 


L 



• Siswa menyimak teks bermain peran. 

• Guru mencontohkan bagaimana caranya 
bermain peran. 

• Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
terdiri dari dua orang, kemudian bermain peran 
sesuai teks di buku siswa dan yang sudah 
dicontohkan oleh guru. 


kKHiHJ meiosa 

SenoJTij. 


SiEi 

bisG beelemu 
dcnaon Pioman 

dah Hibi. Sili ili^ bi$d bĔrli^Kiin 
den^n sepupu. 





yuiig lieiE 


Apb Ji 1 daytik.bh 


q ynng memiidPt Sili mernsp senpng? 



• Siswa diminta untuk mengamati gambar 
keluarga Udin di buku teks. 

• Siswa dan guru berdiskusi mengenai gambar 
keluarga Udin yang berbeda tingginya. 



• Selanjutnya siswa mengisi latihan dibuku siswa 
mengenai perbandingan tinggi dan pendek 
sesuai gambarteks keluarga Udin. 



Aiiwti gdmhoT hnrnkut. 





Jowablalt peilonyGon di bowab rni bertkKaritcin 
gambor priihloh kata^kata dl dalbm katak Tnr. 

'^Lcblh' ptHijtnp Eirtogi peridek lerTinggi 

ttipe-nuktk 

CanEah: /tyidh Udin lobihi lin^i darii ibii 

AV<Ki Udrn leblb_dari Kakolt Udin. 

Kfftak Udin krbih dori Ihii. 




Jawaban sudah di sediakan di dalam kotak 
jawaban. 



Mengam 



• Siswa mengamati gambar Udin sedang salat 
berjamaah dengan keluarganya. 

• Guru bertanya kepada siswa, apakah mereka 
pernah beribadah bersama-sama dengan 
keluarga besarnya? 


Udin _ . di k4[LHJrg<J. 

Ayph Udin_di kclucigpny»'- 

SrptMJo LJtlirl_dtlr i iMhJctinnhil 

rnotnoonyoi. 

Cpriloh SCptKuh bcndodr seltitrir kelnsmu 
baikJingkdrt nMab yong Einggi d<M ytktg peridek, 
Idlu ccrllakan di Jcpan helas. 



Udin sedttng bĔiibaJah den^n kelU(ir'^nyt]i 
Senang sekali bisn iHr^ibadali-denpon iiteluarga. 
A|jpk(#i komu pcrin*i berittpdph bcrsotnp 
kelunr^tttnu? 


114 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 

























• Kemudian setelah itu, siswa diminta menceritakan pengalaman 
beribadah dengan keluarganya di depan kelas. 



• Siswa juga menuliskan pengalaman bermain dan beribadah bersama 
keluarga besarnya di tabel yang sudah disediakan di buku siswa. 

Kegiatan Penutup 

• Guru dan siswa melakukan review atau kesimpulan pembelajaran. 

• Sebelum pelajaran ditutup, guru meminta siswa melakukan refleksi 
kegiatan hari ini. 

• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 
Kunci Jawaban dan skor 

Latihan mengisi istilah panjang yang tidak baku pada soal di buku siswa. 
Contoh. Ayah Udin lebih tinggi dari Ibunya 
Ayah Udin lebih tinggi dari Kakak Udin. 

Kakak Udin lebih pendek dari Ibunya. 

Udin terpendekdi keluarganya. 

Ayah Udin tertinggi di keluarganya. 

Sepeda Udin lebih panjang dari pada mainannya. 

Total skor: 100 

Skor masing-masing soal 20 20 x 5 = 100 


--- 1 ... 







3, Pemlaian Keterampilan 



lebih panjang 


tinggi' 


pendek 



tertinggi' 



terpendek 



Kntena 

Baiksekali' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Bermain Peran. 

Ada ekspresi', gerak 
tubuh, intonasi' 
dan kelancaran 
membaca. 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi 1 
kntena. 

Belum 

mampu. 

Menyampaikan 
benda yang panjang 
dan pendek. 

Ada benda yang 
dibandingkan, 
penjelasan jelas, 
berekspresi' dan 
suara jelas. 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi 1 
kntena. 

Belum 

mampu 


Remedlal 

Mengulang penjelasan tentang silsilah keluarga dan satuan panjang tidak 
baku. 

Keglatan Alternati'f (Pengayaan) 

• Kunjungan ke rumah teman 

• Siswa menggambar rumah keluarganya 

Refleksl guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/lbu selama 
pembelajaran? 


r 

\ 

l 

- ) 


• Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 

rr \ 



J 


116 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 
























• Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah 
Bapak/lbu lakukan? 




l_ 

- ) 


• Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 


rr 


\_ 

- ) 


Subtema 3: Keluarga Besarku 


(117 



















Subtema 4 

Kebersamaan dalam Keluarga 


Pemetaan Kompetensi Dasar 


PPKn 


1.3 Menenma keberagaman 
karakteristik individu sebagai 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
di rumah 

2.3 Menampilkan kebersamaan 
dalam keberagaman 
karaktenstik individu di rumah. 

3.2 MengidentiTikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehan-han' di rumah. 

4.2 Mencentakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-han di rumah. 




Bahasa Indonesia 




3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

V_ J 


Matematrka 




3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 


SBdP 

3.4 Mengenal bahan alam dalam 
berkarya 

4.4 Membuat karya dan' bahan alam 


4.8 


lokomotor sesuai' dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai' 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi' konkret. 



4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai' dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai' 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


118 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 
































Subtema 4 

Kebersamaan dalam Keluarga 


Ruang Lingkup Pembelajaran 


KEGIATAN PEMBELAJARAN 


KOMPETENSl YANG DIKEMBANGKAN 



• Membaca teks. 

• Menulis ungkapan terima kasih. 

• Menulis ungkapan pujian. 

• Meronce. 

• Membuat daftar petugas kebersihan. 


• Membaca teks. 

• Mengamati teks. 

• Bercenta tentang ungkapan meminta tolong 
dengan tema kebersamaan dalam keluarga. 

• Main Lompat karung 


Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membuat ungkapan terima kasih dan 
pujian, membuat daftar piket 

Keterampilan: 

• Meronce, menulis ungkapan terima kasih 
dan pujian 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membuat ungkapan terima kasih dan 
pujian 

Keterampilan: 

• Berbicara di depan kelas dan lompat 
karung 


©1 

• Membaca tek bergambar 

• Membandingkan berat benda dengan satuan 
tidak baku 

• Menncatat cara membersihkan rumah 

• Mengetahui alas kaki 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membaca teks bergambar, 
membandingkan benda, 

Keterampilan: 

• Membaca dan membandingkan benda 
dengan satuan tidak baku 

O 7 

• Membuat bingkai foto 

• Mencocokan ungkapan dengan gambar 

• Bermain lompat katak 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Membuat ungkapan terima kasih dan 
pujian. 

Keterampilan: 

• Membuat bingkai dan bermain lompat 
katak. 


• Menulis ungkapan terima kasih 

• Membuat kalimat dan' kosakata keluarga 
besar 

• Mengukur berat benda dengan laihant dan 
satuan tidak baku 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Kalimat ungkapan terima kasih 

Keterampilan: 

• Menulis kalimat ungkapan terima kasih, 
mengukur benda berdasarkan ukuran dan 
alat tidak baku 

O 7 

• Membuat poster untuk mengajak 
membersihkan rumah dengan tema 
kebersamaan dalam keluarga 

• Mengukur benda tinggi atau pendek 

• Bermain peran 

Sikap: 

• Disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran 

Pengetahuan: 

• Panjang-pendek, tinggi-rendah 

Keterampilan: 

• Bermain peran, pengukuran panjang- 
pendek, tinggi-rendah. 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 




Pembelajaran 1 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi’ Dasar: 

3.2 iviengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-han di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-han' di rumah. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pembenan 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

_J 


SBdP 

Kompetensi’ Dasar: 

3.4 Mengenal bahan alam dalam 
berkarya. 

4.4 Membuat karya dan' bahan alam 


120 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 






















Uraian Kegiatan Pembelajaran 


Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mendengar cerita guru, siswa mampu bersyukur memiliki 
keluarga dengan baik. 

2. Dengan mengerjakan latihan di buku siswa, siswa mampu mengenal 
ungkapan terima kasih dan mengucapkannya dengan baik dan benar. 

3. Dengan menyanyikan lagu kasih ibu, siswa mampu mengungkapkan 
ungkapan pujian, baik secara lisan maupun tulisan dengan baik. 

4. Dengan meronce, siswa mampu mengkreasikan hasil alam, yaitu biji atau 
kerang dengan baik dan memiliki nilai keindahan. 

5. Dengan memilih gambaryang menunjukan kegiatan membersihkan 
rumah, siswa dapat mengaplikasikan kegiatan tersebut dalam keseharian 
di rumah dengan baik. 

6. Dengan membuat daftar piket di kelas, siswa mampu memiliki tanggung 
jawabyang sama terhadap kebersihan lingkungannya dengan benar. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa. 

• Tali senar atau tali kasur. 

• Biji dan kerang. 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agarsiap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan bermain tebak-tebakan nama- 
nama benda 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 
dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan 
belajar. 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 



Kegiatan Inti' 






Ayo Mengamati' 



• Guru mengawali pembelajaran dengan 
membacakan teks pada buku siswa. 

• Siswa diingatkan kembali mengenai anggota 
keluarga, selain ayah, ibu, kakak, dan adik. 

• Kemudian, siswa diminta berdiskusi mengenai 
kebersamaan bersama keluarga. 



L>«noarfc(]n <evita ourumu. 



Bersyukur memiliki keiuorga 

Minogu pagi Siti don krkjorgonya prrgi kc pontai 
Mcrcko piknik don bercnong di pontoi 
Ayuli duti ibu Siti inriivrupkun iitokanan 
Siti don odiknya bermain posir. 

Keluaroa Siti sonoot babooio. 

Mrrrko vrlalu brrkimpul brrvamo 



• Siswa diminta menyebutkan lima cara 

mengungkapkan rasa terima kasih kepada 
Tuhan atas anugerah kebahagian dapat 
berkumpul bersama keluarga. 







Ayo Mengamotr 


• Siswa diminta mengamati teks pada buku 
siswa mengenai berterima kasih kepada orang 
tua. 



Srtiop hori Siti brrsyokur krpodo TUhon 

Siti bersyukur koreno diberikon ke1uarqo bohooiOL 

Siti brrsyukur dengon coro menjodi onok vor>g boik 

wsm 

Bogoimano cornmu brrtrrimo kosih k<*(>oda hiiant 
Srbutkon lima coro komu mengungkopkon tenma 
kosih kepodo Tuhon 

1 

2 . 

3 . 

4 

5 . 

Setiop oforiQ senono bersomo dengon keluarganya. 
Yuk, kito omati Siti dengon krluorganyo 
di motam hori. 





• Siswa mengemukakan pendapat tentang cara 
berterima kasih kepada orang tua. Masing- 
masing siswa dapat memberi satu contoh. 

• Setelah menyimak teks diskusikan dengan 
siswa bagaimana kita dapat berterima kasih 
kepada ibu, siswa menuliskan ungkapan lima 
cara siswa mengungkapkan cara berterima 
kasih kepada kedua orang tuanya. 


122 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 















Ayo Bemyanyi 


Ayo Bernyanyi' 








I 


Siti dan kHuaroartyo sedar^ bernyanyi berNoma. 
Logu yong dinyartyikan odotoh 'Kosih Rhi* 

VtA kjlo btrrityuiiyi bersumo 


Siswa menyanyikan lagu Kasih Ibu. 



• Siswa diminta menyimak teks yang 
berhubungan dengan lagu Kasih Ibu. 


Kasih Ibu 

Koryo SM Mochtor 
Kasth ibu kepoda bcto. 

Tuk teihinggu scpanjung rnosu. 
Honya memberi tak horop kemboli. 
Bogoi sang suryo menymori dunio. 


Pernahkoh komu bernyonyi bersoma ketuorgo? 

Bogaimano perosoonmu bersomo keluorgomu? 

Dengorkon cerito guruinu 

Logu tersebut berrenia leniono ibu 

Logu yong memuri kosih soyong ibu kepodo kito 

Dori logu ter&ebut kiiodiajarkon 

untuk soyang kepodo ibu. 




• Setelah membaca teks, siswa diminta menulis 
dan menceritakan di depan kelas bagaimana 
mereka memuji ibunya. 



• Siswa diminta mengamati gambardan 
membaca teks mengenai kegiatan Dayu 
membantu ibunya di dapur. 

• Guru memberikan pertanyaan : Apa yang 
sedang dilakukan oleh Dayu? Apakah kalian 
pernah melakukan hal yang sama, yaitu 
membantu ibu di rumah? 



• Kegiatan meronce: 

~ Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. 

~ Guru menyiapkan tali dan melubangi bahan 
dasar ronce seperti pada gambar yaitu 
batang daun singkong, biji-bijian, seperti 
pete cina atau kerang di buku siswa. 



Buku Siswa Kelas 1 SD/MI 


R>u meoyayongl kiio scponjong maso. 

Kjio horus bcrterimo kosih kepodonyo. 

Kilo biso mrnghiburnyo drngon ungkopon pujian 




Bognimano komu mrmuji ibuinti 

Tulis don cmtokon di drpon ketos 

Conloh: Ibu wanito kuot yong mrmbuotku mrnjodi 


1 . 

2 . 

3 . 

A. 

5 . 



Membontu Ibu dl Dopur 

Ooyu mAo mrmbnntu ihu 
Doyu mmcuci piring don mrnyopu. 

Diyyu mrmbuang sompoh ke irmpotnyo. 

Scbogoi hodich otos bontuon Doyu, 

Rnj Dciyu mrtnbmkon >otu koiitung biji 
kocong tonoh. 

Ooyu meminto i/in ibunya 
iinttik nimibuot krrniiimn. 

Doyu meroncr biji kocorg tonait mrniodi bogus 



Mori klto monlooikan hosil olom untuk krrajinan. 
Apokoh komu prrniRi meroncr? 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


123 




















~ Siswa berlatih meronce bersama-sama. 

~ Hasil meronce bisa digunakan untuk membuat gelang atau kalung. 

• Siswa mengamati' gambardi buku siswa yang menunjukkan kegiatan 
siswa di rumah. 

• Siswa kemudian diminta berlatih memilih gambaryang menunjukkan 
kegiatan membersihkan rumah. Siswa dibantu guru membuat jadwal 
piket kebersihan kelas. 



• Siswa menyimak penjelasan guru tentang bagaimana membuat jadwal 
piket. 

• Siswa dibantu guru membuat jadwal piket kebersihan kelas. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebagai penutup, siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 
Latihan soal di buku siswa. 

Menulis lima ungkapan terima kasih kepada Tuhan dan Orang tua. 
Menulis lima kalimat pujian kepada Ibu. 


Ayo Menuli' 





9 

m 


124 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 




3. Penilaian Keterampilan 

Rubrik bercerita dan memberikan ungkapan tenma kasih 


Kntena 

Baiksekah' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Kemampuan 

bercenta 

Lancar, intonasi' ada 
dan menggunakan 
ungkapan tenma 
kasih dan pujian 
dengan baik, beralur 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena. 

Hanya 
memenuhi 1 
kntena. 

Belum 

mampu. 

Kepercayaan di'n' 
dalam membenkan 
tanggapan 

Tidak terhhat ragu- 
ragu 

Terhhat 

ragu-ragu. 

Memerlukan 

bantuan 

guru. 

Belum 

menunjuk- 

kan 

kepercayaan 

di'n'. 


Rubrik Meronce 


Kntena 

Baiksekali' 

Skor4 

Bai'k 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Keindahan 

Sangat Indah 

Kurang Indah 

Belum tampak 

Perlu latihan 

Kerapian 

Sangat Indah 

Kurang Indah 

Belum tampak 

Perlu latihan 

Kegunaan 

Dapat 

digunakan 

Kurang dapat 
digunakan 

Belum tampak 

Perlu latihan 

Pemanfaatan 
bahan alami' 

Seluruhnya 
menggunakan 
bahan alami' 

Setengah 
atau lebih 
menggunakan 
bahan alami' 

Kurang dan' 
setengah 
menggunakan 
bahan alami' 

Tidak 

menggunakan 
bahan alami' 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 





Pembelajaran 2 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 




Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pembenan pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 


PJOK 


Kompetensi’ Dasar: 

3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


126 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 















Uraian Kegiatan Pembelajaran 




Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan kosa kata 
ungkapan terima kasih lisan atau tulis dengan tepat. 

2. Dengan mengamati gambar siswa mampu menunjukkan kosa kata 
ungkapan permintaan tolong dengan tepat. 

3. Dengan melihat contoh bermain balap engklek (lompat dengan satu 
kaki), siswa mampu mengetahui prosedur gerakan melompat satu arah 
sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam 
berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional 

4. Dengan melihat contoh, siswa dapat melakukan gerakan lompat dalam 
permainan lomba balap engklek (lompat dengan satu kaki) dengan baik 
dan benar. 


Medla dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa 


Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 


Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi mengenai cerita lucu yang dikaitkan dengan 
pelajaran 


• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 
dan tujuan kegiatan belajar. 

Kegiatan Inti 






Ayo Mengamati' 



• Guru memulai pelajaran dengan mengajak siswa 
mengamati gambarteks buku siswa. 



Loni srdaog brrkunjuog ke rumoh nenek. 

Loni bcTlemu dertgon iemuo keluorga beMrnyo. 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 












• Guru bertanya kepada siswa, apakah siswa 
pernah mendapatkan hadiah dan' keluarganya? 

• Siswa mengemukakan pendapat terhadap 
peristiwa yang terjadi. 


OijJcuMkan ()rr>g<in trmanmu 

1 Apa yoig haru> Udin katakort kepocla OYoh? 

2 kko Ay«]hn>ti mrmtMinlu Udin, npa yang honis 
Udin kalakon? 

Crriiakan di drpon krlos 



• Siswa mendikusikan apa yang harus mereka 
jawab atas pengamatan gambar teks buku siswa. 

• Siswa memberikan ungkapan terima kasih 
secara tulisan. 







Ayo Berdiskusi 


Udin srdong brrkumpul drngon krluorgo bcsarnya 
Pamon Udin nirtnbual lamba lompat rrtgkk-k 



Subtema 4; Kebersamaan dalam Keluarga 


• Kemudian dilanjutkan dengan siswa 
mengamati gambarteks buku siswa, kemudian 
berdiskusi dengan temannya untuk dapat 
memberikan ungkapan permintaan tolong 
secara tertulis. 

• Perwakilan siswa bercerita di depan kelas 
menanggapi jawabannya terhadap gambardi 
buku teks siswa. 



• Siswa menyimak penjelasan guru 
mencontohkan cara permainan lompat balap 
engklek (lompat dengan satu kaki). 

• Siswa diminta melakukan lomba lompat engklek. 


Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti 
pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan 
reheksi kegiatan yang sudah mereka lakukan 
sepanjang hari ini. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Penllalan Pembelajaran 
1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat 
pedoman penilaian sikap) 


Peroohkoh komu b«rmom kimpal engklek 
<lnmpa( »otu kcki)? 

Yuk, kitn mnm brrinmo 

I Sis¥Ya herdiri brrjoior di goris OMml 






2. Oerdiri dengon tegok, ongkal solu koki. 

don solu logi berdiri dengon kokoh 
5. Keduo longon soling menyeimbangkon. 





128 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 









2. Penilaian Pengetahuan 

~ Tes lisan tentang bagaimana menunjukkan ungkapan terima kasih 
~ Tes lisan tentang bagaimana menunjukkan ungkapan permintaan tolong. 

3. Penilalan Keterampilan 

~ Melakukan gerakan loncat pada permaianan balap engklek (rubrik 
terlampir). 


~ Menceritakan tanggapan mengenai ungkapan permintaan tolong 


Kntena 

Baiksekali 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Melakukan 
gerakan lompat 
lomba balap 
engklek 

Melakukan gerakan 
lompat dengan baik, yaitu 
badan tegak lompatan 
baik dan mendarat 
dengan folow through 
atau lutut memantul 

Juara dan loncat, 
konsisten dan awal 
sampai' gans akhir 

Juara dan 
loncat, 
konsisten 
dan' awal 
sampai' gans 
akhir 

Juara dan 
loncat hanya 
sampai' 
pertengahan 
lomba 

Tidak loncat 

Mencentakan 

tanggapan 

mengenai' 

ungkapan 

permintaan 

tolong 

Sesuai' dengan ungkapan 
permintaan tolong, 
lancar, intonasi' ada dan 
menggunakan kosakata 
perkenalan dengan baik, 
beralur 

Hanya 

memenuhi 3 
kntena 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Belum 

mampu 


Lembar Penilaian Keterampilan: 

Melakukan gerakan lompat lomba balap engklek 


No 

Nama 

Siswa 

Melompat 
dengan posisi' 
badan tegak 

Mendarat 
dengan follow 
through (lutut 
memantul) 

Juara 

Konsisten 
melompat 
dan' awal 
sampai' 
akhir 

Predikat 

1. 

... 




- 

Baik 

sekah' 

2. 

... 

- 



- 

Baik 

3. 

Dst 







Menceritakan ungkapan permintaan tolong 


No 

Nama 

Siswa 

Ungkapan 

lancar 

Benntonasi' 

Menggunakan 
kosa kata yang 
tepat 

Beralur 

Predikat 

1. 

... 




- 

Baik 

sekah' 

2. 

... 

- 



- 

Baik 

3. 

Dst 





Kurang 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


129 


























Pembelajaran 3 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.2 iviengidentifikasi aturan yang 
berlaku dalam kehidupan 
sehari-han di rumah. 


4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-han' di rumah. 


Bahasa Indonesia 




Kompetensi’ Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

_y 


Matematrka 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


130 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 


























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca teks bergambar, siswa mampu menunjukkan 
ungkapan terima kasih dengan baik. 

2. Dengan mengisi' latihan di' buku siswa mengenai berat benda dengan 
satuan tidak baku maka siswa mampu membandingkan lebih dari dua 
objek benda/situsi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari 
(paling berat, ringan) dengan baik. 

3. Dengan mengisi latihan di buku siswa, siswa mampu mengurutkan benda 
berdasarkan berat benda ( lebih ringan, lebih berat) dengan baik. 

4. Dengan mendata teman dalam membantu orang tua membersihkan 
rumah, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam 
hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. 

5. Dengan mengamati gambardan mengerjakan latihan di buku siswa 
mengenai penggunaan alas kaki, siswa akan mampu mengunakan alas 
kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan baik dan benar. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa. 

• Alat ukur berat tidak baku. 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas 
agar siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin 
doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan melakukan 
bernyanyi bersama. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 





Bocolah teiu bcrgambar di bowoh ini. 

Podo hori Mmggu 15 membersihkon kebun 
ber^omo 


inetKabul , Iiut 

lonoman yang lidok ropi. 

memupuk don menyirom lonamon 
o Mniang bisa betkumpul dettgon keluaigu 


odo kebun yong songol luos. 

tnernangkas 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 







Kegiatan Inti' 



• Siswa diingatkan kembali mengenai 
pentingnya kebersamaan bersama keluarga. 

• Siswa diminta membaca teks bergambardi 
buku siswa dengan tema kebersamaan dengan 
keluarga. 



korprK) Midah 


rrk-mbontu mrtrka 

scboooi an<A yong riij: - 

Songal Mmong d. oWt 

© n 

Ri»n<A 




Doyu S»J don Ay<#) RijrrKA Brrtmmo Pur. 
Doyu koMl 


% 

RumpKJt Bongo 





Plrmnhltnli knmu rnrmhnntu nrnng liia? 
□ogainuna komu nnembamu nnercrha? 

SiT. mcintionlu ar^g Hwnw 
dcngcn nMmnUcrc^on rumoli. 

SiTi innnyapii dfMi mrngrprl. 

Tidak lupa Stti mcmbuGng sampalr kc tempotrrya. 


• Siswa menyimak teks mengenai kegiatan Siti 
dalam membantu orang tuanya di rumah. 

• Guru kembali bertanya kepada siswa, apakah 
pernah melakukan kegiatan yang sama seperti 
Siti di rumah? Kegiatan apakah itu? 

• Kemudian, setelah itu siswa diminta menyimak 
gambar mengenai perbandingan berat benda- 
benda yang ada di rumah. 

• Siswa hanya mencentang gambaryang 
dianggap lebih besar berdasarkan gambar 
timbangan berat. 


Ayo bontu S. 1 I mcmbortdingkon bcrot bcndo 
di rumohnyo. 

Drri londo ccntong ('<’) podo gombor yong Irb.h 
beiot 




i 



Ayo Mengamatr 


• Setelah kegiatan mencentang gambar 
yang dianggap lebih berat, siswa diminta 
mengamati kembali gambar benda-benda di 
rumah Siti, kemudian menyusun benda dari 
yang teringan sampai yang terberat. 

• Siswa kemudian menjawab pertanyaan setelah 
menyusun benda-benda di rumah Siti. 



MciiurMTmu ■iMinDkcJn |Kndp|>nirng bciat? 

Menunrtmu nurrokGh bendapGlmg rlngcHTT 
SujLMtloh bendd<jOr'i yang' l-CTingdrt kc^ytiilg lcrlbrrot 


B«ri torkTo ccntoiTg untuk bcrKhi yong letMh 

becGt 


132 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












• Siswa diminta menceritakan kegiatan teman- 
temannya dalam membantu orang tuanya di 
rumah dengan cara mendata dan menuliskan 
ke dalam tabel dalam membantu orang tuanya 
membersihkan rumah. 


Ayo Mengamati 




Airiijli ggmlHK' Hjlibciwtili diiL 

Urtln lwrs«nw kfluor(ia akon pt rgi Rf Iw-bLin 
brngKing, 



UdHn sertang berllbLjr bersoiYtd KeELjnrgon^. 

/Ipg yrjng mereko giJnofcnn gggr lu^iinyiti tJCTS#!? 
Booaiiniunci dlf ngnnmu? 

Ytmg tAcin ktiiiiLi pnkn jihn kctlm ■unicih'? 
mdhkA hpki ypntj tHrnpr d' dni 



• Siswa diminta mengamati' gambar kebersamaan keluarga Udin ketika 
berkunjung ke kebun binatang. 

• Siswa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. 

Kegiatan Penutup : 

• Guru melakukan reWewatau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebagai penutup siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah 
mereka lakukan sepanjang han' i'ni'. 

• Pelajaran ditutup dengan doa bersama. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

pengamatan dan pencatatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran. 

2. Penilaian Pengetahuan 

Tes membaca dan latihan perbandingan berat benda. 

3. Penilaian Keterampilan 


Kntena 

Baiksekah' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Bercenta 
pengalaman 
mendata 
teman sekelas 
dalam kegiatan 
membantu orang 
tua membersihkan 
rumah. 

Kalimat yang 
diucapkan lancar, 
intonasinya tepat, 
alur percakapan 
runut, dan percaya 
di'n' 

Hanya 

memenuhi 3 
kntena 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi 1 
kntena 




Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 













Pormat Penilaian Keterampilan 

Bercerita pengalaman mendata teman sekelas dalam kegiatan membantu 
orang tua membersihkan rumah. 


No 

Nama Siswa 

Kahmat 

yang 

diucapkan 

lancar 

Intonasinya 

tepat 

Alur 

percakapan 

runut 

Percaya 

di'n' 

Predikat 

1. 

... 






2. 

... 




- 


3. 

Dst 







134 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 








Pembelajaran 4 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 




Bahasa Indonesia 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong,dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

_J 


PJOK 


Kompetensi’ Dasar: 

3.1 Memahami gerak dasar 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 

4.1 Mempraktikkan gerak dasar H 
lokomotor sesuai dengan 
konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai 
bentuk permainan sederhana 
dan atau tradisional. 


SBdP 


Kompetensi’ Dasar: 

3.4 Mengenal bahan alam dalam 
berkarya. 

4.4 Membuat karya dan bahan 
alam. 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


135 























Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membuat bingkai foto dari hasil alam, siwa mampu 
mengidentifikasi pemanfaatan hasil dari makhluk hidup (hasil alam) 
dalam membuat karya kerajinan (bros kulit kerang, melukis kulit telur, 
kemoceng dari bulu ayam, atau meronce biji tanaman) dengan baik. 

2. Dengan membuat bingkai foto yang dicontohkan guru, siswa dapat 
membuat karya seni memanfaatkan hasil alam dengan baik. 

3. Dengan memasangkan gambardan ungkapan yang tepat, siswa mampu 
menunjukkan ucapan terima kasih dan permintaan tolong menggunakan 
kalimat yang baik dan benar. 

4. Dengan memasangkan gambardan ungkapan yang tepat, siswa mampu 
menggunakan ungkapan permintaan tolong lisan atau tulis dengan tepat. 

5. Dengan bermain lompat katak, siswa mampu melakukan gerakan 
melompat satu arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan 
keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan/atau 
tradisional dengan baik. 

6. Dengan bermain lompat katak yang terlebih dahulu dicontohkan oleh 
guru, siswa mampu mempraktikkan prosedur gerakan melompat satu 
arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan 
dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Foto keluarga besaryang sudah dibingkai 

• Bingkai unik 

• Buku siswa 

Langkah-Iangkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agarsiap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan apersepsi dengan melakukan cerita yang menanamkan 
sikap yang baik. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan 


136 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 



dengan pelajaran yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

• Setelah itu, guru membawa siswa ke halaman 
sekolah/lapangan olahraga. 

• Guru sudah menyiapkan alat dan bahan untuk 
membuat bingkai. 

• Siswa berkelompok dan membuat bingkai dari 
hasil alam. 


Ayo Mengamati' 




kĔluiJr'^ 

mcn^enangltdn. 

KcbĔi^uitiadn kcludKign Bcni iJidbddiknb 
chingdn Fnia 

'11'uk kild lilldt rnc[;.yi(iphon 
untbk fo1io kcltJ(Viganya. 



• Siswa diminta menyimak teks dan gambar di 
buku siswa mengenai kegiatan Beni membuat 
bingkat foto keluarganya. 

• Guru bertanya kepada siswa, apakah mereka 
mempunyai foto keluarga? Terbuat dari apakah 
bingkai foto tersebut? 



• Siswa diminta membuat kelompok, kemudian 
mencari ranting pohon atau kayu bekas untuk 
dijadikan bahan dasarbingkai foto. 


Bcni scdong mrmbuai bingkoi foto 
Bingkoi nkno clilrmpcl Fr>lo t>rni 
deogon keKiorgo besornyo 
Biogkoi t«fbuot dori hosil olom. 

Kerong don biji ditempel ogor tompok indoh. 

Mrmbuol bfr>okat fo4o dar( ronltng pohon otou 
koyu bekos. 

Gurunou okon membenkon conloh terlebih dohulu. 
I. Siopkon ronting kom olou koyu bekON. 



-r—«■ 


2. Buotkon Bingkor dengon mrror>gkai ronting 
otou koyu bekos dotkim benluk peryegi 
nloti persegi por jnng. 

3 Ikul iciiiling di seliop sudul, 
sedongkon unti* koyu di poku. 

Mintaloh bontuon gurumu untuk memoku 







Setelah siap dengan bahan-bahan pembuatan 
bingkai dari ranting-ranting kayu, siswa 
diminta membuat bingkai tersebut dengan di 
contohkan dan dibimbing oleh Guru. 

Ranting kayu diikat tiap ujungnya membentuk 
bangun persegi empat, sedangkan untuk bahan 
kayu ujungnya di paku. Kegiatan memaku pada 
bahan kayu tersebut dilakukan oleh Guru. 


4 Hkis pir>ggiron bingkot deogon hosil otom 
seperti biii don krrong. 



5 rrmprlton foito krbrrsomoonmu 
drngon krluorgo. 



6. rempeltan hosil koryomu di krtos. 


@0 



® il 


SBI 

— 1 

IT 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 





























Ayo Berlotih 



• Siswa diminta mengerjakan latihan di' buku 
siswa yaitu mencocokkan antara gambardan 
ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. 



Ayo Benatih 


• Siswa diminta keluar kelas menuju lapangan 
luas. 


Kebcrsomoan keluorgo rdo dilokukon setiop hori. 
Srltnp mokMn mrteko Iterkuoipul lirrsonio 
di rumoh. 


Aych Cdo memboco koron. 

nseoiohit don merojut pokoion. 
fdo mengerjokon tugos !>ekoloh 

TcrkodotH) Edo mrmerlukon boniuon 
krdiio nniig liioriyn. 

Ayo bontu Edo don orong tuonyo 
menyompoikon ungkopon yong lepot. 



PilihMi un^apon yong trpnt uniuk gombar 
di bOMioh ini denoon membuot ooris (-► ) 



MAwr Edo hebol. |odi 
nnok mondin 

Ayoh boleh minio toiong 
untuk membontuku. 


Trrimo kovh oyoh ota> 
boniuonnyo. 


• Kemudian siswa diminta memperhatikan guru 
ketika memberikan contoh gerakan lompat 
katak yang baik dan benar. Sikap lompat harus 
sangat memperhatikan posisi badan, kaki, 
dan tangan ketika mendarat. Badan tegak 
lurus, posisi tangan ke depan tegak lurus, dan 
mendaratlah dengan dua kaki dengan gerakan 
lutut kaki memantul (follow trough) agar tidak 
cedera. 

• Siswa bersiap dan latihan lompat katak. 
Setelah siap, siswa pun bermain lompat katak. 

Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan rewew atau pengulangan inti 
pembelajaran. 


Sitl sedong berkunjung he ajmali pomonnya. 
Pomoo m^r.guodong seluudi heluc^go tMJSHsmyo. 
Poman Sili scdang syukuron rumah borunya. 

Srti ddo $ep(4ruO'^ beriiMin di pekorongorit riMnoh- 
Sepupu Shti menoajali. bcrmarn Idmpal halok. 



Apahoh kaniu pcrnoh bermnln lampot KaiaKt 
iTuk kitn brrmoini bcrsomOj^— 



[. Ayo kiln moriujci lopoiigon yttng tuo^. 

2. iciA (iilo lombo kjmpot kalok.. 

3 . Locopotloh yong ilciggi 

4. Hoti-ho(i kangar-sontpai menohrok lemanmu. 



Bersnnu ornng luamu lauhon menulis 
ungkopan tarrma kosih. 



• Seteloh selesai melakukan kegiatan belajarguru meminta siswa 
melakukan refleksi kegiatan hari ini. 

• Kegiatan ditutup dengan doa bersama. 


Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 
Latihan tertulis di buku siswa. 

Kunci jawaban dan skor latihan. 


138 


Buku Guru Kelas 1 SD/MI 









Pilihlah ungkapan yang tepat untukgambardi bawah ini dengan membuat 
garis ( ►) 



Wow Edo hebat, jadi' anak 
mandin 

V ___ J 

Ayah boleh minta tolong 

untuk membantuku 

V __ J 


Tenma kasih Ayah atas 
bantuannya 

V_ 1 _ J 


Total skor: 100 

Skor masing-masing soal: 100/3 

3. Penilaian Keterampilan 


Membuat bingkai foto dan lompat katak 

Rubnk Kntena 


Keterampilan 

Baik sekali' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Simetns, rapi', dapat 
digunakan, tampak 
ada hasi'1 dengan 
diben' berwarna dan 
indah 

Semua kntena 
terpenuhi' 

Hanya ada 3 
kntena 

Hanya ada 2 
kntena 

Hanya ada 1 
kntena 

Lompat katak 
dengan gerakan 
yang benar, yaitu 
berdin' dengan 
tegak, kedua tangan 
kedepan dengan 
meyeimbangkan 
badan dan 
mendarat dengan 
kedua kaki' dan lutut 
memantul (follow 
through). 

Memenuhi 4 kntena 

Hanya ada 2 
kntena 

Hanya ada 
Ikntena 

Tidak bisa 
lompat 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


139 













Pembelajaran 5 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 



3.8 Merinci ungkapan penyampaian 
terima kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pemberian 
pujian, ajakan, pemberitahuan, 
perintah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
terima kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pemberian pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 



r 


Matematika 



Kompetensi’ Dasar: 


3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi konkret. 


4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi konkret. 


140 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 
















Uraian Kegiatan Pembelajaran 


Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan membaca ungkapan terima kasih, siswa dapat menunjukkan 
ungkapan terima kasih benar. 

2. Dengan latihan menulis ungkapan permintaan tolong, siswa mampu 
menggunakan ungkapan permintaan tolong dengan tepat. 

3. Dengan membandingkan berat mainan gambar di buku siswa, siswa 
mampu membandingkan lebih dua objek/situasi konkret menggunakan 
kalimat sehari-hari (paling tinggi) dengan benar. 

4. Dengan mengisi kegiatan latihan soal mengenai berat benda pada 
latihan soal di buku siswa, siswa mampu mengurutkan benda 
berdasarkan berat benda ( lebih ringan, lebih berat). 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku teks 

• Gambar benda 

• Mainan 

Langkah-langkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas agarsiap untuk belajar 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan 
melakukan nyanyian dan gerakan kepala 
pundak lutut kaki. 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan 
dilakukan dan tujuan kegiatan belajar. 

• Siswa menyimak penjelasan tentang apa 
kegiatan belajaryang akan dilakukan hari ini. 








Melokukan kegrmoran bmanM keluorgo 
snnQnt noenyrnon^An 
Krhiorga Sili gemoi mrnuli>. 

Siti iiH)in menulis untuk iburrya. 



Subtema 4: Kebersamaan dalom Keluarga 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 






Kegiatan Inti' 



• Siswa diminta berlatih tulisan tegak 
bersambung dengan dicontohkan guru, 
kemudian siswa menulis kata ungkapan terima 
kasih dengan tulisan tegak bersambung. 

• Siswa juga diminta menuliskan lima ungkapan 
permintaan tolong. 


Ayo Mengamati' 



Siti mcnulis ucapor terimo kosih k«pado Ibunyo 
Vuk kilo |uoa menulis. 

Kilo mrnulis ucopon lcrimo kosih 
untuk orong lua kita. 

Tulis srtKinyak ycpuluh kali. 

U\inut itusiit ilni 


rulis liiTva tulison mengmot ungkopon 
prrmintoon tolong. 

Conloh: 6«ni biso toiong bontu soyo 
inriigorigkut ine/a. 

Ucopkon trrimo kosih krpodo siopo pun 
yor>g mrmberi prrlalcingon. 


• Siswa mengamati gambarmainan Edo, 
kemudian menjawab latihan di buku 
siswa mengenai berat mainan yang diukur 
menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu 
timbangan gantungan. 

• Siswa mengisi latihan di buku siswa 
berdasarkan keterangan gambar timbangan. 

• Setelah mengetahui berat benda, siswa 
mengurutkan berat benda mainan Edo dari 
yang terberat ke yang teringan. 

• Siswa diminta mengamati gambar kegiatan 
kebersamaan keluarga Beni di buku siswa. 

Beni sedang mengukurtiga benda dengan alat 
ukurtidak baku yaitu menggunakan air. Benda 
yang mengapung berarti ringan, benda yang 
melayang berarti lebih berat dan benda yang 
tenggelam berarti beratsekali. 

• Siswa diminta mengukur benda di sekitar 
kelas dengan alat dan satuan tidak baku. 
Pengukuran dapat dilakukan menggunakan 
penggaris dengan benda penyeimbang 
batu kecil. Setelah mengukur, siswa diminta 
menyusun benda-benda tersebut dari yang 
terberat sampai yang teringan. 


Edo don srpupunyo srdoro brmrKMn becsomo. 
Mrrrko mrngrluodion nMinonnYO. 




Mrrrko ingin tohu 
moinon siopo yong Irbih brcot 
Merrko mrngukur 
nornggunokoo timbongon 
srdrrhono trrbuot dori 
gontungon boju. 






Ukurloh brrol brndo-brtxki di srkitor krlosmu. 
Gunokon coro y^ong mrnorik 
Komu b<so mrnggunokon prnggoris ponjong 
knnudiun di triigoliiiyadibm priMiiun 
Cunokon botu otou prnghopus krcil 
srbogoi prnyrimbong. 



Susunloh brndo-brndodori yong trrbrrol sompoi 
yong irrirsgon. 


142 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 








Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebelum pelajaran ditutup guru meminta siswa melakukan refleksi 
kegiatan hari ini. 

• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 


Penilaian Pembelajaran 


1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap). 

2. Penilaian Pengetahuan 

Latihan tertulis. 

Kunci jawaban dan skor penilaian. 

Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. 

1. Berapa kelereng berat mainan robot dengan 
bebek jika digabung bebek karet bersama? 

Jawaban: 7 kelereng. 

2. Berapa kelereng berat mobil-mobilan 
dengan bebek karet jika digabung bersama 
Jawaban: 8 kelereng. 

3. Berapa beda kelereng antara boneka 
dengan mainan robot? Jawaban: 2 kelerang. 

4. Berapa beda kelereng antara mobil-mobilan 
dengan bebek karet dengan mainan robot? 

Jawaban: 2 kelerang. 

Total skor: 100 

Skor masing-masing soal: 25 

Latihan ini hanya sebagai contoh, guru dapat menyesuaikan dengan 

mainan yang dimiliki peserta didik. 



Beri tanda centang (^) untuk benda yang lebih ringan 
Mobil-mobilan + boneka Boneka + robot 


r 

V. 


_ J 


f >1 

V_ J 


Benkan alasanmu 
...5...+..6...= 11 


10 


Mobil, mobilan + robot 

V_ J 

Berikan alasanmu 

5 +4=9 


Bebek karet + boneka 

(■ \ 

V 

\ _ J 

3+6=9 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 





















Boneka + robot 

(■ 

V 

V_ ) 

Berikan alasanmu 
..6....+..4...= 10 


Mobil-mobilan + bebek karet 


r 


V 

) 


..5...+.3....= 8 


Bebek karet + robot 


r 

>1 

V 

) 


Berikan alasanmu 
3 +4 =7 


Boneka + mobil-mobilan 

( N 

V 

V_ ) 


..6...+.5....— 11 


Total skor: 100 

Skor masing-masing soal: 25 


3. Penilaian Keterampilan 


Kntena 

Baiksekali' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Menulis 

Kahmat yang dituhs 
lengkap, rapi', ukuran 
tuhsan pas dan 
selesai' tepat waktu. 

Hanya 

memenuhi 3 
kntena. 

Hanya 

memenuhi 2 
kntena. 

Hanya 
memenuhi 1 
kntena. 


Menulis 


No 

Nama Siswa 

Kahmat 

lengkap 

Tuhsan rapi' 

Ukuran 
huruf pas 

Selesai' tepat 
waktu 

Predikat 

1. 

... 





Baik 

sekah 

2. 

... 




- 

Baik 

3. 

Dst 

- 

- 

- 




144 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




































Pembelajaran 6 


Pemetaan Kompetensi Dasardalam Pembelajaran 


PPKn 


Kompetensi' Dasar: 

3.2 iviengidentifikasi aturan yang 

berlaku dalam kehidupan \ 

sehari-han' di rumah. 

4.2 Menceritakan kegiatan sesuai 
aturan yang berlaku dalam 
kehidupan sehari-han' di' rumah. 



Bahasa Indonesia 


Kompetensi’ Dasar: 

3.8 Mennci' ungkapan penyampaian 
tenma kasih, permintaan 
maaf, tolong, dan pembenan 
pujian, ajakan, pembentahuan, 
penntah, dan petunjuk 
kepada orang lain dengan 
menggunakan bahasa yang 
santun secara lisan dan tulisan 
yang dapat dibantu dengan 
kosakata bahasa daerah. 

4.8 Mempraktikan ungkapan 
tenma kasih, permintaan maaf, 
tolong, dan pembenan pujian, 
dengan menggunakan bahasa 
yang santun kepada orang lain 
secara lisan dan tulis. 

V_J 


Matematika 


Kompetensi' Dasar: 

3.8 Mengenal dan menentukan 
panjang dan berat dengan 
satuan tidak baku menggunakan 
benda/situasi' konkret. 

4.8 Melakukan pengukuran panjang 
dan berat dalam satuan tidak 
baku dengan menggunakan 
benda/situasi' konkret. 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 


145 





















Uraian Kegiatan Pembelajaran 



Tujuan Pembelajaran 

1. Dengan mengamati dan menjawab latihan soal di buku, siswa mampu 
membandingkan lebih dari dua objek benda/situsi konkret dengan 
menggunakan kalimat sehari-hari (paling berat) dengan baik . 

2. Dengan mengamati dan menjawab latihan soal di buku, siswa mampu 
mengurutkan benda berdasarkan berat benda (lebih ringan, lebih berat) 
dengan benar. 

3. Dengan menulis di kertas (membuat poster), siswa mampu menggunakan 
sandal ketika ke luar rumah dengan benar. 

4. Dengan menulis tulisan di kertas (membuat poster) siswa mampu 
menuliskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan 
kebersihan rumah dengan benar. 

5. Dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan terima kasih 
secara lisan atau tulis dengan tepat. 

6. Dengan bermain peran, siswa menunjukkan ungkapan pujian secara lisan 
dengan tepat. 

Media dan Alat Pembelajaran 

• Buku siswa 

• Kertas Karton besar 

Langkah-Iangkah Keglatan Pembelajaran 

Kegiatan Pendahuluan 

• Guru menyapa siswa dan mengondisikan kelas 
agar siswa siap untuk belajar. 

• Salah satu siswa diminta untuk memimpin doa. 

• Guru melakukan ice breaking dengan cerita 
inspiratih 

• Guru mengingatkan siswa tentang pelajaran 
sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran 
yang akan disampaikan. 

• Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan 
dan tujuan kegiatan belajar. 



146 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 











Kegiatan Inti' 


L 


Ayo Mengamatf 



• Siswa diminta untuk mengamati' gambardi' 
buku teks. 

• Guru bertanya kepada siswa, apakah mereka 
pernah melihat tulisan besar di sepanjang 
jalan? Apakah bacaan tulisan tersebut? 

• Guru juga bertanya kepada siswa, apakah ada 
tulisan besaryang mengajak kebaikan kepada 
mereka di sekolahnya? 


Innart-trman S<ti di K.Has memtHjot tulison di kerios. 
Tuksonnya mrngrnai aiokan mrmbrrsihican rumah 
Ayo kito bontu Siti dan trman-terrKjnnyo. 
langon lupo wornoi don hioslab. 



Contoh: 

Berrskon tempal tidunrruj 
Buotkon lulisonmu dismi 



• Setelah mengamati posterdi sekitar sekolah, 
guru meminta siswa menulis kalimat mengajak 
untuk membersihkan rumah. 



I Ayo Berdislcijsi 


• Selanjutnya siswa mengisi latihan di buku 
siswa mengenai berat dan ringan keluarga Siti. 



KeliKiroa Sili selnlu pergi bersomo. 

Suatu rnalain inrrrka inukcMi inulurn brrsurna. 

Siti mgin tohu 

siapa yong poiing brrol 

yuk kjia bonlu Sili. 



Pertiaiikan gombor di aios 
Oiskusikon drngon lemonmu. 

Siopo di ontora mereko yong menuruimu 
poiirM] berol? 

Boooimonocoro komu mengukurnyo? 
Ceritokon alosanmu di dcpon krlos 



• Diskusikan bagaimana caranya mereka 
menentukan manakah dari ketiga gambar 
tersebut yang paling berat. Kemudian tentukan 
bagaimana mengukurnya? 

• Setelah berdiskusi, siswa menceritakan hasil 
diskusinya di depan kelas. 







Ayo Bermain PeraL. 


• Siswa bermain peran untuk menunjukkan 
ungkapan terima kasih dan pujian. 



/■* 


Udin 

bisckiiti kuoui 
menolorig bapok? 


Biso pok. 

^ Apo yong biso Udm 












bunlu 

Bontu bopok 
mrn4>rrMl<kim krtHm ili 
bekikoni, rumoh yo. 


Boik pok 
okoo Udin 




krrjiikim 


Woh. 

Irrimo kosih IMin, 
kamu meirong oock hebot, 
bopok bonggo krpodcmu. 



Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 









Kegiatan Penutup 

• Guru melakukan review atau pengulangan inti pembelajaran. 

• Sebelum pelajaran ditutup guru meminta siswa melakukan refleksi 
kegiatan hari ini. 

• Kegiatan belajar ditutup dengan doa. 

Penilaian Pembelajaran 

1. Penilaian Sikap 

Observasi selama kegiatan berlangsung (lihat pedoman penilaian sikap) 

2. Penilaian Pengetahuan 

Tes tertulis 

Latihan memprediksi cara mengukur benda, total skor = 100. 

3. Penilaian Keterampilan 


Kntena 

Baiksekali' 

Skor4 

Baik 

Skor 3 

Cukup 

Skor2 

Perlu 

Bimbingan 
Skor 1 

Bermain Peran 

Ada ekspresi', gerak 
tubuh, intonasi' 
dan kelancaran 
membaca 

Hanya 

memenuhi' 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi' 1 
kntena 

Belum 

mampu. 

Menyampaikan 
benda yang berat 
dan ringan 

Ada benda yang 
dibandingkan, 
Penjelasan jelas, 
berekspresi' dan 
suara jelas 

Hanya 

memenuhi' 2 
kntena 

Hanya 
memenuhi' 1 
kntena 

Belum 

mampu. 


Remedial 

Mengulang penjelasan tentang silsilah keluarga dan satuan tidak baku berat 
dan panjang. 

Kegiatan Alternati'f (Pengayaan) 

Kunjungan ke rumah teman 

Kerja sama dengan orang tua: Membuat cerita binatang (fabel) tentang 
menjaga kebersihan di rumah. 

Refleksi' guru 

• Hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian Bapak/lbu selama 
pembelajaran? 

( f \ 

I_^ 


148 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 












Siswa mana saja yang perlu mendapatkan perhatian khusus? 


rr 

-\ 

l 

- ) 


Hal-hal apa saja menjadi catatan keberhasilan pembelajaran yang telah 
Bapak/lbu lakukan? 


(T 


l_ 

-i 


Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan agar 
pembelajaran yang Bapak/lbu lakukan lebih efektif? 




l_ 

-i 


Subtema 4: Kebersamaan dalam Keluarga 




























Daftar Pustaka 


Amin, H. Maswardi' Muhammad, Prof. Dr. M.Pd. 2014. Moral Pancasilo Joti Diri Bongso, 
Aktuolisosi Ucopon don Periloku Bermorol Poncosilo. Gorga Media 

Andrew, Moira, Words with Wings. (1991). Ideos for Writing Different Porms ond Contexts for 
Teocher of Children Aged Five to Eleven. United Kingdom: Belair Publication Limited. 

Ardley, Nei'1. 2003. Buku Imu Pengetohuonku: Worno. Semarang: Knsna Sakti'. 

Assagaf, Lubna, dkk. 2014 (Cetakan Ke-2, Edisi' Revi'si'). Buku Guru don Buku Siswo Temotik 
Terpodu Kurikulum 2013 Kelos 1 Temo 4 Keluorgoku. Pusat Kunkulum dan Perbukuan, 
Bahtbang Kemdikbud. 

B. Elora, Shernll. 1994. The Eorly childhood & Kindergorten Colender, Newton Avenue South 
Minneapohs: T.S. Denison & Company, Inc.,. 

Branstetter, Kacy and F. Douglas, Vi'ncent. 1993. Comprehensive Curriculum of Bosic Skill, USA: 
Amencan Education Pubhshing. 

Chatib, Muni'f. 2009. Sekolohnyo Manusio. Penerbit Kai'fa Bandung. 

Chatib, Muni'f. 2011. Gurunyo Monusio. Penerbit Kai'fa Bandung. 

Chatib, Muni'f. 2012. Orongtuonyo Monusio. Penerbit Kai'fa Bandung. 

Chatib, Muni'f. 2013. Kelosnyo Monusio. Penerbit Kai'fa Bandung. 

Cooper, J. Davi'd and Jhon J. Pikulski'. 1996. TeocheCs Book - A Resource for Plonning ond 
Teoching, Boston: Houghton Mi'ffh'n Company. 

Dananjaya, Utomo. 2012 (Cetakan 111), Medio Pembeiojoron Aktif, Penerbit Nuansa Bandung. 

Dunbar, Bev. 2003. NumberGomes ond ActMties for0-10. New South Wales: Blake Education. 

Eajanyah, Nur dan Defi' Tnratnawati'. 2008. Cerdos Berhitung Motemotiko. Jakarta: Pusat 
Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

Eoresman, Scott and Addison Wesley. 2004. Mothemotic. llhnois: Pearson Education. 

Eoresman, Scott and Addison Wesley. 2004. Mothemotic. llhnois: Pearson Education. 

Gek, Tan Bee. 2003. My Big Book of 8 Smart Woys. Singapore: Ednovati'on. 

Herrera, Mano and Theresa Zanatta. 2000. New Porode 7. New York: Longman. 

James, Erances and Ann Kerr. 1993. On Eirst Reoding. United Kingdom: Belair Pubhcation 
Limited. 

Khanah, Shireen. 2010. My Pols ore Here! Science (International Edition) Teachei^s Guide IB. 
Singapore: Marshall Cavendi'sh Education. 

Kheong, Eong Ho, Chelvi' Ramaknshnan, Bernice lau Pui' Wah. 2001. My Pols ore Here! Moths 
(2nd Edition) lA Workbook Part 1. Singapore: Marshall Cavendi'sh Education. 

Kheong, Eong Ho, Chelvi' Ramaknshnan, Bernice lau Pui' Wah. 2001. My Pols ore Here! Moths 
(2nd Edition) lA Workbook Part 2. Singapore: Marshall Cavendi'sh Education. 

Kheong, Eong Ho, Chelvi' Ramaknshnan, Bernice lau Pui' Wah. 2001. My Pols ore Here! Moths 
(2nd Edition) lA, Singapore: Marshall Cavendi'sh Education. 

Kheong, Eong Ho. 2004. Moths IB. Singapore: Eederal Pubhcations. 

Kudin, Eandah. 2002. Tm Heolthy: ActMty Book Primory 5. Singapore: EPB Pan Paci'fi'c. 

Moorcroft, Christine. 2005. Developing Citizenship: Yeor 1. London: A & C Black. 


150 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 



Muchlis, dan Azmy. 1990. Logu-Logu untuk Sekoloh Dosordon lonjuton: Logu Doeroh. Jakarta: 
Muslka. 

Newell, Sandra dan Bev Stubbs. 1999. Torgeting Society ond Environment: Lower Primory. New 
South Wales: Blake Education. 

Sihotang, Kasdin, dkk 2014. Pendidikon Poncosilo: Upoyo Internolisosi Niloi-niloi Kebongsoon. 
Jakarta: Grafi'ndo 

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Repubhk Indonesia No. 057, 2014 tentang 
Kunkulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Repubhk Indonesia No. 53 tahun 2015 tentang 
Penilaian Hasi'1 BelajarOleh Pendidik pada Pendidikan Dasardan Pendidikan Menengah 

Robinson, Anne. 2006. Fun forMover5 Teocheds Book. Cambndge: Cambndge Uni'versi'ty Press. 

Tan, Davi'd B. Y. 2002. Child'5 Ploy Science. Singapore: Earlybird Books. 

Tan, Juhe. 2006 . Tune in Mu5ic. Singapore: Longman. 

Treloar, Erances and Steve Thompson. 2006. Move with Engli^h A: TeocheC^ Book. Singapore; 
Marshall Cavendi'sh Education. 

Wandah, Ernawati'. 2013. EYD: Ejoon Yong Di^empurnokon don SeputorKeboho 50 -lndone 5 ioon. 
Bandung: Ruang Kata. 

_. 1998. The Complete Book of Science - Grode 1-2. USA: Amencan Education Pubhshing. 

_. 2003. Exploring 0-50 Numerotion. New South Wales: Blake Education. 

_. 2000. New Porode 1 Workbook. New York: Longman. 


Media Sosial 


Bse.kemdiknas.go.id 

http://kbbi'.web.i'd 

http://badanbahasa.kemdi'kbud.go.i'd/lamanbahasa/si'tes/default/fi'les/U U_2009_24.pdf. 
Dunduh tanggal 2 Maret 2016, pukul 13.05 WIB, tentang Lambang Garuda Pancasila 
(Lampiran Undang-Undang R1 No. 24Tahun 2009). 


Tema 4: Keluargaku 


151 






I Profil Penulis 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Eacebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Setiyo Iswoyo, S.Pi 
(021)7534841 

penulistematikl @gmail.com 

Jalan Garuda Ujung No. 35 Griya 
Cinere 1, Kecamatan Limo, Kota Depok 
Trainer Creative Learning, Multiple 
Intelligences, Parenting dan l\/lotivasi. 



■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2010 - 2016: GeneralManagerYayasan Yasmin Jakarta (Lembaga sosial yang mengelola sekolah 
unggulan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu, pendampingan bagi sekolah/madrasah 
yang ingin meningkatkan kualitas namun terkendala biaya. Pelatihan bebas biaya bagi guru dari 
sekolah/madrasah yang terkendala biaya dan pusat terapi autis bagi siswa dari keluarga kurang 
mampu. Juga mengelolaToko'Barbeku'-Toko Barang Bekas Berkualitas sebuah unit usaha 
sosial yang menjual barang bekas hibah dari para donatur yang seluruh hasil penjualannya digu- 
nakan untuk membiayai kegiatan sosial tersebut). 

2. 2011 -sekarang: Tra/n/ng Manager di LembagaTraining dan Konsultan Pendidikan Berbasis 
Multiplelntelligences'Lazuard\ Next'Jakarta. 

3. 2012 - sekarang: Ketua Yayasan Amal KhairYasmin Jakarta. 

4. 2013:Tim Narasumber Nasional Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD. 

5. 2014:Tim Pasilitator dalam Penyegaran Narasumber Nasional Implementasi Kurikulum 2013 
Jenjang SD. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

Sl: Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan Pakultas Perikanan IPB (1988-1994). 


■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tim Kontributor Naskah Buku Tematik Kelas I SD, Kurikulum 2013 (Tahun 2013) 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada. 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Eacebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Tandang Oktora, S.Pt. 

(021)7534841 

penulistematikl @gmail.com 
www.facebook.com/bukutematik1dan3 
Jalan Garuda Ujung No. 35 Griya 
Cinere 1, Kecamatan Limo, Kota Depok 
Natural Science and Sosial Studies. 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2002-2003: PT. Charoen Phokphan Indonesia (Supervisor). 

2. 2003-2016: Guru Lazuardi GlobalIslamicSchools. 


■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: Nutrisi dan Makanan ternak IPB (1998-2002) 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Buku Tematik Kurukulum 2013 kelas 3 tema 6 


■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada. 



152 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 








Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Eacebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Lubna Assagaf, S.Pd 
(021)7534841 

penulistematikl @gmail.com 

www.facebook.com/bukutematikkelas1dan3 

Jalan Garuda Ujung No. 35 Griya 

Cinere I, Kecamatan Limo, Kota Depok 16515 

Pendidikan Usia Dini 


■ Riwayat pekerJaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1993 - sekarang: Pendidik 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: FKIP/PLS/Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2001-2003). 

■ Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

BukuTeksTematikKelas 1 dan 3 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 
Tidakada. 



Tema 4: Keluargaku 


153 





I Profil Penelaah 


Nama Lengkap : Drs. Bambang Prihadi, M.Pd. 

Telp. Kantor/HP : 0274-586160 psw. 383/082220514318 
E-mail : prihadi58@gmail.com, bbg_prihadi@yahoo.com 

Akun Eacebook : Bambang Prihadi 

Alamat Kantor : Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Eakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang Yogyakarta. 

Bidang Keahlian: Pendidikan Seni Rupa 

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

2010-2016: Dosen Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Program Pascasarjana UNY/Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (lulus 2007) 

2. Sl: Pakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Yogyakarta/Jurusan Pendidikan Seni Rupa (lulus 
1986) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Pegangan Guru Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

2. Buku Pegangan Siswa Seni Budaya Untuk SMP/MTs Kelas VII 

3. Buku Pegangan Guru untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

4. Buku Pegangan Siswa untuk SD/MI Kelas I - Kelas VI Aspek Seni Budaya/Seni Rupa 

5. Buku Nonteks Seni Budaya (Seni Rupa dan Prakarya) untuk SD dan SMP 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV"Bhumi Cipta Mandiri" 
Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Anggota), 2006 

2. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni RupaTerintegrasi dengan Karakter 
Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) (Anggota), 2015 


154 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





Nama Lengkap : Delviati, M.Pd. 

Telp. Kantor/HP : 08126774375 

E-mail : delviatiepi_bareco@yahoo.com 


Akun Eacebook : Delviati 

Alamat Kantor : Komplek PerguruanTinggi AirTawar Padang 25131 
Bidang Keahlian: Ke-SD-an 

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

2011-sekarang: Widyaiswara Bidang ke SD-an di LPMP ProvSumatera Barat 

2007-2011: Kepala Sekolah di SD Negeri 12 Limosuku Sungaipua Kabupaten Agam Sumatera Barat. 

1990-2007: guru SD Negeri Tangah Koto Sungaipua Kabupaten Agam Sumatera Barat. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Administrasi Pendidikan di UNP (2008-2010). 

2. Sl: FKIP/PGSD UniversitasTerbuka (2004-2007) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Tematik Kelas 1 SD/MI Tema 4, Keluargaku (2015/2016) 

2. Buku Tematik Kelas 2 SD/MI Tema 1 Hidup Rukun (2015/2016) 

3. Buku Tematik Kelas 2 SD/MI Tema 2 (2015/2016) 

4. BukuTematik Kelas 1 SD/MITema 5 (2014/2015) 

5. BukuTematikKelas4SD/MITema 8 (2014/2015) 

6. BukuTematik Kelas 5 SD/MI (2014/2015) 

7. BukuTematik Kelas 1 SD/MI Diriku (revisi) (2013/2014) 

8. Buku Tematik Kelas 1 SD/MI Kegemaranku (2013/2014) (Revisi) 

9. Buku Tematik Kelas 1 SD/MI (2012/2013) 

10. BukuTematik Kelas 2 SD/MI (2013/2014) 

11. Buku Tematik Kelas 4 SD/MI (2012/2013) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbasis 
Multimedia di SMP SBSNP Kabupaten Agam Sumatera Barat (belum dipublikasikan) 2015 

2. Penelitian Studi Implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran IPS di SMP SBSNP kabupaten 
Agam Sumatera Barat dimuat pada Jurnal "wawasan" Pendidikan dan Pembelajaran LPMP 
Sumatera Barat Vol 6 Nol Hal 49-59 Juli 2015 ISSN 1858-4713 tahun 2015,2014 

3. Pengembangan Program Pendampingan kurikulum 2013 SD Kabupaten Lima Puluh Kota Prov 
Sumatera Barat (sedang dalam proses publikasi), 2013 

4. Pengaruh Pengembangan Diri Guru dan Supervisi Akademik Kepala Sekolah Terhadap 
Kompetensi Guru Dalam Melaksanakan Penilaian Hasil Belajar dan Pengadministrasiannya di SD 
Negeri Kecamatan SungaipuaT.P 2011/2012 (belum dipublikasikan), 2012 

5. PotretTematik (Panduan Guru) dicetakterbatas untukdijadikan bahan bacaan dalam lingkungan 
LPMP Sumbar, 2011 

6. Meningkatkan kompetensi Guru dalam menilai hasil belajar dan mengadministrasikannya di SDN 
12 Limosuku Sungaipua (PTS), 2010 

7. Meningkatkan Aktivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Jeda Belajar 10 Banding 2 Pada 
Siswa Kelas IV B SD Negeri 12 Limosuku SungaipuaTahun Pelajaran 2008/2009, 2008 

8. Artikel ilmiah dengan judul "Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Melalui "Dice GameV' 
Pada Siswa Sekolah Dasar"tahun 2008 di Jurnal Wawasan pendidikan dan Pembelajaran LPMP 
Sumbar ISSN 1858-4713 Vol 3 no 2.2008 

9. Meningkatkan motivasi Belajar Matematika melalui Dice Game's di kelas I SD negeri 07 
Tangahkoto, 2007 

10. Pembelajaran Menulis Huruf, Lambang dan Simbol denganTekhnikMelukis Punggung di Kelas I 
SDN 07Tangahkoto Sungaipua (diikutkan pada LKG 2006), 2006 

11. Upaya meningkatkan Kemampuan membaca Permulaan melalui Penerapan Cara Membaca Alur 
Strata Vokal pada Anak Didik Kelas I SDN 07 Tangahkoto Sungaipua (diikutsertakan pada Forum 
llmiah Pendidik Surabaya, 2006 


Tema 4: Keluargaku 




12. Upaya meningkatkan potensi Siswa pada Pembelajaran Tematik di SD (kurikulum 2004) 
diseminarkan di Palembayan, 2006 

13. Upaya menggali Potensi Siswa pada Pembelajaran tematik Melalui Penerapan Cara Bertikir 
Divergen pada Siswa Kelas I SDN 16Tangah Koto Sungaipua 2005 (dipresentasikan di Jakarta 
pemilihan Gurtasi 2005), 2005 

14. Upaya Meningkatkan Aktivitas Siswa pada PembelajaranTematikMelalui penerapan cara belajar 
Cepat dan Menyenangkan pada Siswa Kelas I SDN 07Tangahkoto Sungaipua (diseminarkan Pada 
Porum llmiah guru TK Nasional di Semarang, 2005 

15. Upaya Peningkatan Aktivitas Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Cara belajar Cepat dan 
Menyenangkan pada Siswa Kelas I SDN 16Tangah Koto, 2004 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Eacebook : 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dr. Eelicia N. Utorodewo 

+62 21 78884106/+62 812 106 3373 

cisnuradi@yahoo.com 

Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 
Linguistik 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2010-2016: Direktur SEAMEO Regional Centre of QITEP in Language, Jakarta. 

2. 2000-2010: Dosen 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pakultas llmu Pengetahuan Budaya Ul/program studi Linguistik/Departemen Linguistik Pro- 
gram Pascasarjana FIB-UI (2001-2007) 

2. S2: Pakultas llmu Sosial dan Politik Ul/program studi Antropologi Linguistik/ Departemen Antrop- 
ologi Program Pascasarjana FISIP-UI (1986- 1991) 

3. S1: Pakultas Sastra Ul/jurusan linguistik/program studi Bahasa dan Sastra Indonesia/Pakultas Sas- 
traUI (1973-1981) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Pusbuk (2001-2010) 

2. BSNP 

3. DRPMUI (2008-2015) 

4. Puskurbuk (2011 -2016) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada 


156 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Eacebook : 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd 
08123381579 

lisechamisijatin@gmail.com 
lise_chin@yahoo.co.id 
Jalan RayaTlogomas No. 246 Malang 65144 
Pendidikan Biologi 


Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

2008-2010 menjadi Advisor Pendidikan, di Learning Assistance Program for Islamic School - Primary 
Teacher Education (LAPIS-PGMI), Coffey International Development AusAID 

2005-2007: Konsultan Pendidikan Dasar di Indonesia Australia Partnership in Basic Education (lAPBE, 
Ausaid project) 

2002-2007: Kepala sekolah SD binaan Universitas Muhammadiyah sejaktahun 2002 s.d 2007 
1987-sekarang: Dosen Kopertis Wilayah VII dpk di Universitas Muhammadiyah Malang pada Pendi- 
dikan Biologi FKIP dan diperbantukan pada prodi PGSD untuk mengajar pembelajaran tematik dan 
pengembangan kurikulum. 

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang (1995-2000) 

2. S1: Jurusan Pendidikan MIPA, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sebelas Maret Surakarta (1980- 
1986) 

Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Bahan Perkuliahan Tematik di LAPIS-PGMI AUSAID (2009) 

2. Bahan Perkuliahan Microteaching di LAPIS-PGMI AUSAID (2009) 

3. Bahan Perkuliahan Pembelajaran Perencanaan Pembelajaran di LAPIS-PGMI AUSAID (2008) 

4. Bahan Perkuliahan Strategi Pembelajaran di LAPIS-PGMI AUSAID (2007) 

5. Buku Pendidikan IPA (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Direktur Ketenagaan, 2007) 

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Analisis BukuTematikTerpadu Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Kelas IV (DiaBermutu, 2014), 

2. Konsep Scientific dalam Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Malang 
(DPPUMM, 2013) 

3. Peningkatan keterlaksanaan pembelajaran tematik kelas awal SD Muhammadiyah 8 Kabupaten 
Malang dengan menggunakan LKS terintegrasi"(DiaBermutu, 2013) 

4. Konsep Integrasi Lembar Kerja Siswa (LKS) Tematik di Sekolah Dasar Kelas Awal (DPP UMM, 201 2), 
Penerapan Metode Bermain SMS dan Berdagang untuk Meningkatkan Pencapaian Kompetensi 
Dasar pada Pembelajaran Tematik Siswa Kelas II SD Muhammadiyah VIII Kabupaten Malang (Dia 
Bermutu, 2011) 

5. Pengembangan Model"Penilaian Kolaboratif Berkelanjutan" dengan Melibatkan PSM sebagai 
alternatif strategi penilaian autentik dengan portofolio di Sekolah Dasar (Hibah Bersaing-Dikti 
2007) Paradigma Life Skills dalam Muatan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Sekolah Dasar Kelas 
Rendah (Analisis Perilaku Guru Berwawasan Life Skills, dalam Mengembangkan dan Melak- 
sanakan Pembelajaran Berbasis Kompetensi) (Penelitian Dasar-Dikti 2006). 


Tema 4: Keluargaku 


157 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Eacebook: 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si. 

0341-55131208123381579 

nurwahyu.fis@um.ac.id 

Jl. Semarang No. 5 Malang 
PPKn 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1990 - 2016: Dosen di Program Studi PPKn, FIS Universitas Negeri Malang. 

2. 2000- sekarang; tasilitator dalam berbagai kegiatan pemberdayaan guru PPKn di P4TK PKn dan 
IPS serta di beberapa lembaga lainnya. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Program studi Teknologi Pembelajaran, Universitas Negeri Malang (2010-2013) 

2. S2: Program studi llmu Administrasi Negara, Universitas Brawijaya Malang (1998 - 2001) 

3. S2: Pendidikan IPS-SD, IKIP Bandung (1995 - 1998) 

4. S1: PMP & Kn, FPIPS, IKIP UJung Pandang (1984 - 1989) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (lOTahunTerakhir): 

1. Buku Siswa Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015 

2. Buku Guru Sekolah Dasar, 2013; 2014; 2015 

3. Buku PPKn, sejak tahun 2005. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengaruh Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Keterampilan Intelektual 
siswa yang Memiliki Gaya Kognitif Berbeda dalam Mata Pelajaran PKn; 2013. 

2. Kapabilitas Keterampilan Intelektual Mahasiswa Jurusan HKn terhadap Materi Pelajaran 
PPKn; 2014. 

3. Keterampilan Intelektual sebagai Warga Negara Indonesia siswa SMA di Kota Malang; 
2015. 


158 


Buku Guru Kelas 1 SD/M1 




Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 
Bidang Keahlian 


Dr. Rita Milyartini, M.Si. 
0222013163/081809363381 
ritamilyartini@upi.edu 

Jl. Dr. Setiabudi 229 Bandung 40151 
Pendidikan Musik 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Dosen di Departemen Pendidikan Musik FPSD UPI 

2. Dosen di Program Studi Pendidikan Seni Sekolah Pascasarjana UPI 

3. Peneliti Pendidikan Seni khususnya pendidikan Musik 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pendidikan Umum/Nilai/ Universitas Pendidikan Indonesia (2007-2012) 

2. S2: Kajian Wilayah Amerika/ Universitas Indonesia (1998 -2001) 

3. Sl: FPBS/Pendidikan Musik/IKIP jakarta (1983 -1987) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku teks tematik SD (thn 2013) 

2. Buku non teks (Tahun 2011,2012, 2015) 

3. Buku teks SD, SMP dan SMA (2015) 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengembangan Usaha Bidang Seni dan Budaya di Kota Bandung, 2016 

2. Model PembelajaranTeknikVokal Berbasis Ornamen Vokal Nusantara (tahun kedua), 2016 

3. Model Pembelajaran Teknik Vokal Berbasis Ornamen Vokal Nusantara (tahun pertama), 2015 

4. Pemantaatan Angklung untuk Pengembangan Bahan Pembelajaran Tematik Jenjang Sekolah 
Dasar Berbasis Komputer, 2013 

5. Model Transtormasi Nilai Budaya Melalui Pendidikan Seni di Saung Angklung Udjo untuk Ketah- 
anan Budaya (disertasi), 2012. 

6. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 2), 2012 

7. Kombinasi Active Learning dan Self Training, untuk Memperbaiki Audiasi Tonal Minor Mahasiswa 
Peserta Mata Kuliah Vokal 2 Jurusan Pendidikan Seni Musik UPI, 2011 

8. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 2), 2011 

9. Pengembangan Model Pendidikan Seni Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus (tahun 1), 2010 

10. Model Pendidikan Life Skill Belajar Mandiri untuk Meningkatkan Penguasaan Teknik Vokal Maha- 
siswa Peserta Mata Kuliah Vokal 3 di Prodi Musik UPI, 2008 


Tema 4: Keluargaku 


159 




Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Eacebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Prof. Dr.Trie Hartiti Retnowati M.Pd 

082121161604 

trihartiti54@gmail.com 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 
Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Seni Rupa 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 1979 - sekarang: Dosen Universitas Negeri Yogyakarta 

2. 1992- 1995: Sekretaris Jurusan Pendidikan Seni Rupa Pakultas Bahasa dan Seni UNY 

3. 1995- 1999: Ketua Jurusan Pendidikan Seni Rupa Pakultas Bahasa dan Seni UNY 

4. 1999-2003: Pembantu Dekan III Pakultas Bahasa dan Seni UNY 

5. 2014-Sekarang: Kaprodi Pendidikan Seni 52 Pascasarjana UNY 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (2004-2009) 

2. S2: Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (1984-1988) 

3. S1: Pendidikan Seni Rupa IKIP Negeri Yogyakarta (1972-1978) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Seni Budaya Untuk SMP 

2. Seni Budaya Untuk SMA 

3. Buku TematikTema 7 Benda, Hewan, dan Tanaman Di Sekitar Kita Sd/Mi 

4. Buku Tematik Diriku (Seni Rupa, Prakarya) 

5. Buku Tematik Kegemaranku (Seni Rupa, Prakarya) 

6. Buku Tematik Keluargaku (Seni Rupa, Prakarya) 

7. Buku Tematik Pengalamanku (Seni Rupa, Prakarya) 

8. Buku Tematik Lingkungan Bersih, Sehat dan Asri (Seni Rupa, Prakarya) 

9. Buku Tematik Benda, Hewan, dan Tanaman Di Sekitarku (Seni Rupa, Prakarya) 

10. Buku Tematik Peristiwa Alam (Seni Rupa, Prakarya) 

11. Buku Tematik Hidup Rukun 

12. Buku Tematik Aku dan Sekolahku 

13. Buku Tematik Hidup Bersih dan Sehat 

14. Buku Tematik Air, Bumi, dan Matahari 

15. Buku Tematik Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan (Seni Rupa, Prakarya) 

16. Buku Tematik Perkembangan Teknologi (Seni Rupa, Prakarya) 

17. Buku Tematik Perubahan di Alam (Seni Rupa, Prakarya) 

18. Buku Tematik Peduli Lingkungan Sosial/Lingkungan Sosial (Seni Rupa, Prakarya) 

19. Buku Tematik Mengenal Olah Raga dan Permainan Tradisional (Seni Rupa) 

20. Buku Tematik Peduli Lingkungan Sosial (Prakarya) 

21. Buku Tematik Indahnya Persahabatan (Seni Rupa, Prakarya) 

22. Buku Tematik Energi dan Perubahan (Seni Rupa, Prakarya) 

23. Buku Tematik Bumi dan Alam Semesta (Seni Rupa, Prakarya) 

24. Buku Tematik Indahnya Kebersamaan 

25. Buku Tematik Selalu Berhemat Energi 

26. Buku Tematik Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

27. Buku Tematik Berbagai Pekerjaan 

28. Buku Tematik Pahlawanku 

29. Buku Tematik Indahnya Negeriku 

30. Buku Tematik Cita-Citaku 

31. BukuTematikTempatTinggalku 

32. Buku Tematik Makananku Sehat Dan Bergisi 

33. Buku Tematik Benda-Benda di Sekitar Kita 

34. Buku Tematik Peristiwa Dalam Kehidupan 

35. Buku Tematik Hidup Rukun 

36. Buku Tematik Sehat Itu Penting 


160 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




37. Buku Tematik Bangga Sebagai Bangsa Indonesia 

38. Buku Tematik Organ Tubuh Manusia Dan Hewan 

39. Buku Tematik Sejarah Peradaban Indonesia 

40. Buku Tematik Ekosistem 

41. Buku Tematik Lingkungan Sahabat Kita 

42. Buku Tematik Selamatkan Makhluk Hidup/ 

43. Buku TematikTumbuhan Sumber Kehidupan 

44. Buku Tematik Persatuan Dalam Perbedaan 

45. Buku TematikTokoh dan Penemuan 

46. Buku Tematik Globalisasi 

47. Buku TematikWirausaha 

48. Buku Tematik Menuju Masyarakat Sehat 

49. Buku Tematik Kepemimpinan 

50. Buku Tematik Menjelajah Angkasa Luar 

51. Buku Tematik Selamatkan Makhluk Hidup/ 

52. Buku TematikTumbuhan Sumber Kehidupan 

53. Buku Tematik Bumiku/Perbedaan Waktu dan Pengaruhnya 

54. Buku Tematik Air, Bumi, dan Matahari 

55. Buku Tematik Hidup Rukun 

56. Buku Tematik Aku dan Sekolahku 

57. Buku Tematik Hidup Bersih dan Sehat 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Pengembangan Teknik pewarnaan Alami pada Kerajinan Serat Alami di CV"Bhumi Cipta Mandiri" 
Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta (RISTEK), (Ketua) 2006 

2. Strategi Pembelajaran Seni Lukis Anak Usia Dini Di Sanggar Pratista Yogyakarta (Anggota) 

2007 

3. Identitikasi Dan Relevansi Penelitian Dosen Dengan Kebutuhan Stake Holder, Isu Mutakhir, Pem- 
belajaran, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Anggota) 2007 

4. Pengembangan Desain Dan Teknologi Pewarnaan Alami Pada Serat Alami (DIKTI iHibah Bersaing 
XV Perguruan Tinggi) (Ketua) 2008 

5. Dampak Akreditasi Program Studi Terhadap Peningkatan Kualitas Lembaga (Anggota) 2008 

6. Pengembangan Instrumen Penilaian Hasil Belajar Seni Lukis Anak Sekolah Dasar (DIKTI) (Mandiri) 
2009 

7. Penilaian Gambar"lmajinatif"Siswa Kelas III Sekolah Dasar Dengan Instrumen Nontes (Mandiri) 
2009 

8. Implementasi Instrumen Penilaian Proses Gambar"Ekspresif"Siswa Kelas I Sekolah DasardiYog- 
yakarta.(Mandiri) 2010 

9. Penerapan Instrumen Penilaian Gambar Siswa Sekolah Dasar di Yogyakarta (Mandiri) 2011 

10. Karakteristik Instrumen Penilaian Seleksi Ujian Masuk Ketrampilan Khusus Jurusan Pendidikan 

Seni Rupa EBS UNY. (Ketua) 2012 

11. Diseminasi Pedoman Penilaian Seni Lukis Anak Sekolah Dasar di Kota Yogytakarta (Mandiri) 

2012 

12. An Integrated Multi-Life Character Model dalam Aristocratic Ethnomulticultural Society pada 

Prosesi Sugengan Khaul Dalem Ng. DSDISKS Hamengkubuwono Kaping VII di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIKTLSTRANAS) (Ketua) 2013 

13. The Maintenance of Javanese Language Level Based on Social Stratihcation danThe Kinship 
System of Ng. DSDISKS Hamengkubuwono VII dalam Kraton Yogyakarta di D.I.Y. (DIKTLSTRANAS) 
(Ketua) 2014 

14. Studi Penelusuran Lulusan S3 PEP Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. (Ketua) 
2014 

15. Pengembangan Instrumen Nontes Penilaian Karya Kreasi Seni RupaTerintegrasi dengan Karakter 
Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan untuk Kesiapan Kerja (IDB) (Ketua) 2015 



Tema 4: Keluargaku 



Nama Lengkap : Dra. Wahyuningsih, M.Pd 

Telp. Kantor/HP : (024) 8660106 

E-mail : wahyupgsdunnes@gmail.com 

Akun Eacebook : wahyu_pgsdunnes@yahoo.com 

Alamat Kantor : Kampus PGSD jl. Beringin Raya no 15 Wonosari, 

Ngaliyan Semarang 

Bidang Keahlian: Pendidikan Matematika 

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

Dosen PGSD UNNES (1991- sekarang) 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Pakultas Keguruan /jurusan Pendidikan Matematika /program studi Pendidikan Matematika 
SD/Universitas Negeri Malang (tahun 2000-tahun 2003) 

2. S1: Pakultas Keguruan/jurusan Pendidikan Matematika/program studi pendidikan matematika / 
UniversitasTerbuka (tahun 1987- tahun 1990) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Keluargaku untuk SD/MI Kelas 1. 

2. Peristiwa Alam untuk SD/MI Kelas 1 

3. Berbagai Pekerjaan untuk SD/MI Kelas 4. 

4. Indahnya Negeriku untuk SD/MI Kelas 4. 

5. Menghargai Jasa Pahlawan untuk SD/MI Kelas 4. 

6. Selamatkan Mahkluk Hidup untuk SD/MI Kelas 6. 

7. Perkembangan Teknologi untuk SD/MI Kelas 3. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tematik Melalui Lesson Study (2010) 

2. Penerapan Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tematik (2011). 

3. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Matakuliah Matematika Di Pgsd Unnes Melalui Problem 
Based Learning Dengan E Learning (2012) 

4. Penerapan Pembelajaran Matematika Realistikdi Sekolah Dasar (2014) 

5. Implementasi Pendekatan Problem Based Learning Dengan Open-Ended Problem untuk Menum- 
buhkan Keterampilan Komunikasi Matematika Pada Mahasiswa S1 PGSD Unnes (2015) 


162 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Drs. Ekram Pawiroputro, M.Pd 
0274.548202 / 08122691251 
e kra m pa wi rop u t ro@ya h oo.co 
Kampus FIS- UNY, Karangmalang, Yogyakarta 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. Pembantu Dekan III - FIS - UNY. 

2. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di FISE-UNY Poltekkes Keperawatan. 

3. Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di FIS-UNY Poltekkes Keperawatan, 
Fakultas Ekonomi-UNY 

4. Pengampu Mata Kuliah Pengajian Kurikulum dan Buku Teks PKn SMP dan SMA di Jurusan PKnH - 
FIS UNY. 

5. Pengampu Mata Kuliah Hukum INternasional di FIS UNY. 

6. Pengampu Mata Kuliah Organisasi Internasional di Jurusan PKnH FIS-UNY dan pada Prodi PPKn - 
FKIP-UAD Yogyakarta. 

7. Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Bahan Ajar PPKn-Prodi PGSD-FKIP-UAD. 

8. Pengampu Mata Kuliah Praktik Pembelajaran PPKn Prodi PGSD-FKIP-UAD. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Program Pascasarjana Program Penelitian dan Evaluasi Pendidikan - Universitas Negeri Ja- 
karta (lulus tahun 1990). 

2. S1: Jurusan Civics Hukum - Eakultas Keguruan llmu Sosial - IKIP Yogyakarta lulus tahun 1976 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Teks SD Kelas I - Kelas VI 

2. BukuTeksPPKn SMP 

3. Buku Teks PPKn SMA 

4. Buku Teks PKn SMP Kurikulum 2006. 

5. Buku Teks PKn untuk Perguruan Tinggi. 

6. Buku Teks Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada. 


Tema 4: Keluargaku 


163 



Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Eacebook : 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Losina Purnastuti, l\/l.Ec.Dev., Ph.D. 

0274 586168 ext 387 / 08122704684 
losina_purnastuti@uny.ac.id, lpurnastuti@yahoo.com 
Losina Purnastuti 

Eakultas EKonomi, Llniversitas Negeri Yogyakarta, Kampus Karangmalang 
Yogyakarta, 55281 
Ekonomi Pendidikan 


■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

Dosen di Jurusan Pendidikan Ekonomi UNY ( 1997- sekarang) 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. 53: Curtin Business School (CBS)/ School of Economics and Pinance/Economics/ Curtin University 
(oktober 2008 - 2011) 

2. S2: National Centre for Development Studies (NCDS)/ Economics of Development /The Australian 
National University (2001 -2003) 

3. S1: Pakultas Ekonomi /llmu Ekonomi dan Study Pembangunan / Universitas Negeri Sebelas Maret 
(1989-1994) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

Buku Tematik SD Kelas 4. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Regional Study of Secondary Level Technical and Vocational Education: Policies and Rationales for 
Skills Development -Indonesia (Penelitian beberapa negara Asia atas pendanaan UNESCO) 

2. Prospects for measures in furtherance of Gender Eguity in TVET (Penelitian kerjasama 6 negara 
Asean dan Jerman dengan sponsor GIZ) 

3. School, Life time Prospects and the Role of theTransition from School to Work (penelitian kerjasa- 
ma dengan Curtin university dengan pendanaan AusAid) 

4. Return to Schooling Tenaga Kerja Lulusan SMK di Indonesia 

5. AnalisisTingkat Pengembalian lnvestasi Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

6. Pengaruh Pendidikan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta 

7. Pemetaan Profil Pengembangan Pasar Kerja Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean Tahun 
2015 

8. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Kesehatan Berbasis Modal Sosial RumahTangga 
Miskin Di Provinsi DIY 

9. Kontribusi Human Capital lnvestment dalam Pengeluaran Pemda Provinsi terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi dan Pembangunan Manusia dalam Era Desentralisasi Piskal 

10. Studi Eksplorasi Program Dana Penguatan Modal pada Pelaku Usaha di Kabupaten Sleman 


164 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 




Nama Lengkap : Dra. Widia Pekerti, M.Pd. 

Telp. Kantor/HP : 0274.548202/08122691251 
E-mail : - 

Alamat Kantor : Kampus Universitas Negeri Jakarta 

Bidang Keahlian: Pendidikan Seni Musik 

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

Dosen luar biasa di Universitas Negeri Jakarta jurusan seni musik (2009-sekarang). 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2: Teknologi Pendidikan UNJ Jakarta, 1997. 

2. S1: Pendidikan Seni Musik IKIP Jakarta, 1971. 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Seni Budaya SMP-SMA November 2014 

2. Buku Seni Budaya SMP-SMA Desember 2015 

3. Buku Tematik (Seni Budaya) Desember 2015 

4. Buku Tematik (Seni Budaya) Januari 2016 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Studi Lagu-lagu bernafaskan kedaerahan dan perjuangan untuk pendidikan keluarga, Direktorat 
PAUD dan Keluarga, Dikdasmen, 2016 

2. Studi banding pendidikan di Indonesia; Suny at Albany University, NY, 1995 dan 1996, Otago 
University 2004 dan Nanyang University, 2006. 

3. Penelitian mandiri, antara lain: Musik Balita di TK Ora Et Labora 2004 - 2006; Kursus Musik untuk 
Balita di Eduart 2002-2004 dan di Yamuger 2010 - sekarang; serta penelitian pada bayi, 2009 
hingga kini. 

4. Penelitian-penelitian seni dan budayatahun di Indonesia Yang kondusif Dalam Pembudayaan 
P4 (1982-1990). 

5. Penelitian: Pengaruh Hasil PembelajaranTerpadu matematikdan MusikTerhadap Hasil Belajar 
Matematik murid Kelas 1 SD.Thesis, IKIR Jakarta. 1997. 

6. Penelitian Pengaruh Pembelajaran Folk Song Terhadap Minat Seni Musik di SMP Regina Pacis 
Jakarta , Skripsi: IKIP Jakarta, 1971. 


Nama Lengkap : Dr. H. Sufyani Prabawanto, M.Ed. 

Telp. Kantor/HP : 08562113675 
E-mail : sufyani@upi.edu 

Akun facebook : - 

Alamat Kantor : Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 
Bidang Keahlian : Pendidikan Matematika 

■ Riwayat PekerJaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 

7. 1986 - 2016: Dosen PPMIPA UPI 

8. 2015: Visiting Professor Hiroshima University, Japan. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

9. S3: SPS / Pendidikan Matematika / UPI (2010-2013) 

10. S2: College of Education / mathematics Education / University of Houston (1994-1995) 

11. S1: PPMIPA / Pendidikan Matematika / IKIP Bandung (1980-1985) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10Tahun Terakhir): 

Tidakada. 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada. 


Tema 4: Keluargaku 


165 






Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP : 
E-mail : 

Akun Eacebook : 
Alamat Kantor : 
Bidang Keahlian: 


Setyo Purwanto, M.Pd 
08161930879 

sphealthl 9@yahoo.com, tyoprwnt@gmail.com 
TyoPurwanto 

Jl. Rawamangun Muka, Rawamangun, Jakarta Timur 
Pendidikan Jasmani 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2001 - 2016: Dosen Pakultas llmu Keolahragaan Universitas Jakarta. 

2. 2014 - 2018 Binpres Koni Provinsi Banten 

3. 2015-2019 Ketua Umum PSI Banten. 

4. 2012 technical Delegate cabor sguash pada PON XVIII Riau 

5. 2008Technical Delegate Cabor Sguash pada PON XVII Kaltim 

6. 2004 Pelatih Cabor Sguash Prov Banten pada PON XVI Sumsel 

7. 2005 Asisten Pelatih Nasional Cabor Sguash Pada SEA GAMES Philippines 

8. 2007 Pelatih Team Sguash Indonesia untuk SEA GAMESThailand 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pasca Sarjana UNJ Jurusan Pendidikan Olahraga 2013 sampai sekarang 

2. S2: Pasca Sarjana UNJ Jurusan Pendidikan Olahraga (2009 -2011) 

3. S1: Pakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan/jurusan Kepelatihan/ (1990 - 1997) 

■ Judul Buku yang Pernah Ditelaah (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku siswa dan buku Guru kelas 1 

2. Buku siswa dan buku Guru kelas 4 tema 4 

3. Buku siswa dan buku Guru kelas 4 tema 5 

4. Buku Bahan Ajar non teks SMA 

5. Buku Bahan Ajar non teks SMP 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

Tidakada 


Nama Lengkap 
Telp. Kantor/HP 
E-mail 

Akun Eacebook 
Alamat Kantor 


Prof. Dr. Mulyana, M.Pd. 

mly@jakartaphysicaleducation.com 

Kompleks UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur 
dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, Kampus 
Karangmalang Yogyakarta 


■ Riwayat Pekerjaan/Profesi dalam 10 Tahun Terakhir: 
Dosen Pakultas llmu Keolahragaan, UNJ. 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S3: Pendidikan Olahraga, UNJ (2003) 

2. S2: Pendidikan Olahraga, UNJ (1997). 

3. S1: Pendidikan Olahraga, UNJ (1988). 

■ Judul Buku yang pernah ditelaah (10 tahun terakhir): 

1. Buku Tematik SD/MI Kelas I 

2. Buku Tematik SD/MI Kelas V 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 


166 


Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 






I Profil Editor 


Nama Lengkap : Elah Nurelah, M.Pd 
Telp. Kantor/HP : 021.47864303 / 081210383313 
E-mail : nurelah_bprihantono@yahoo.com 

Akun Eacebook : nurelah_bprihantono 

Alamat Kantor : Jl. H Mugeni II RT. 04 RW.010 Kel. Pisangan Timur Kec. Pulogadung 

Jakarta Timur 

Bidang Keahlian: Mata pelajaran SD 

■ Riwayat pekerjaan/profesi dalam 10 tahun terakhir: 

1. 2004 - 2015 Guru Kelas di SDN Pisangan Timur 12 Pagi. 

2. 2015 - Sekarang, Guru Kelas di SDN Pisangan Timur 11 Pagi (Regrouping) 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

1. S2. Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Jakarta (2013-2015) 

2. S1. Pakultas Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Negeri Jakarta (2009 - 2013) 

3. S1. Pakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1992 - 1996) 

■ Judul Buku yang pernah diedit (10 Tahun Terakhir): 

1. Buku Tematik Kelas II Edisi Pertama,Tahun 2013 

2. BukuTematik Kelas IV Edisi Pertama,Tahun 2013 

3. BukuTematik Kelas VI Edisi Pertama,Tahun 2013 

4. Buku Tematik Kelas II Edisi Revisi, Tahun 2016 

5. Buku Tematik Kelas IV Edisi Revisi,Tahun 2016 

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir): 

1. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPS Melalui Metode Cooperative LearningTypeTalking Stick 
Pada Siswa Kelas IV SDN. Pisangan Timur 12 Pagi Pulogadung Jakarta Timur (Tahun 2012 - PTK) 

2. Hubungan Kemandirian Belajar dan Kecerdasan Interpersonal Dengan Hasil Belajar IPS Siswa 
Kelas V di Wilayah Binaan IV Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. (Tahun 2015 - Korelasi) 


Tema 4: Keluargaku 


167 





I Profil Ilustrator 


Oiur\ciu\n dan VdY\di\di\Y~aY\\d 


Nama Lengkap : 
Telp. Kantor/HP: 
E-mail : 

Akun Eacebook: 
Alamat Kantor : 

Bidang Keahlian: 


Muhammad Isnaeni S.Pd 
081320956022 
misnaeni73@yahoo.co.id 
Muhammad isnaeni 

Komplek Permatasari/Pasopati, Jl. Permatasari I No. 14 Rt 03 Rw 11 

Arcamanik Bandung 

llustrator 


■ Riwayat pekerjaan/protesi dalam 10 tahun terakhir: 

1997 - sekarang: pemilik Nalarstudio Media Edukasi Indonesia 

■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar: 

S1: Pendidikan Seni dan Kerajinan UPI Bandung 1997 

■ Karya/Pameran/Eksebisi danTahun Pelaksanaan (lOTahunTerakhir): 

1. Pameran di kampus-kampus, 1991 -2000 

2. Terlibat dalam beberapa tim proyek animasi 

■ Buku yang Pernah dibuat llustrasi danTahunTerbit (lOTahunTerakhir): 

Sudah seribu lebih buku terbitan penerbit-penerbit besar di Indonesia 


<x><xxxxxx>ooo<xxxxxxxxxx><x> 


HIDUP MCNTRDI 
LCBIH INDHH 
TANPA NARKOBA. 

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 



Buku Guru Kelas 1 SD/Ml 





HET 

ZONA1 

ZONA2 

ZONA3 

ZONA4 

ZONA5 

Rp 15,400 

Rp16,100 

Rpl 6,700 

Rp 18,000 

Rp23,100 


ISBN: 978-602-282-885-3 









